











SISTEM OPERASI 


SMK / MAK KELAS X SEMESTER 2 





Sistem Operasi 





Penulis : Siyamta 

Editor Materi : Wismanu Susetyo 
Editor Bahasa i 

Ilustrasi Sampul я 

Desain & Ilustrasi :PPPPTK BOE MALANG 
Buku 


Hak Cipta O 2013, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan 


MILIK NEGARA 
TIDAK 


DIPERDAGANGKAN 





Semua hak cipta dilindungi undang-undang. 

Dilarang memperbanyak (mereproduksi), mendistribusikan, atau memindahkan 
sebagian atau seluruh isi buku teks dalam bentuk apapun atau dengan cara 
apapun, termasuk fotokopi, rekaman, atau melalui metode (media) elektronik 
atau mekanis lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam kasus lain, 
seperti diwujudkan dalam kutipan singkat atau tinjauan penulisan ilmiah dan 
penggunaan non-komersial tertentu lainnya diizinkan oleh perundangan hak 
cipta. Penggunaan untuk komersial harus mendapat izin tertulis dari Penerbit. 
Hak publikasi dan penerbitan dari seluruh isi buku teks dipegang oleh 


Kementerian Pendidikan & Kebudayaan. 


Untuk permohonan izin dapat ditujukan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah 


Menengah Kejuruan, melalui alamat berikut ini: 


Pusat Pengembangan & Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan 
Bidang Otomotif & Elektronika: 





(< 
) 





a 
ae 





Sistem Operasi 


DISKLAIMER (DISCLAIMER) 


Penerbit tidak menjamin kebenaran dan keakuratan isi/informasi yang tertulis di 
dalam buku tek ini. Kebenaran dan keakuratan isi/informasi merupakan tanggung 
jawab dan wewenang dari penulis. 

Penerbit tidak bertanggung jawab dan tidak melayani terhadap semua komentar 
apapun yang ada didalam buku teks ini. Setiap komentar yang tercantum untuk 


tujuan perbaikan isi adalah tanggung jawab dari masing-masing penulis. 


Setiap kutipan yang ada di dalam buku teks akan dicantumkan sumbernya dan 
penerbit tidak bertanggung jawab terhadap isi dari kutipan tersebut. Kebenaran 
keakuratan isi kutipan tetap menjadi tanggung jawab dan hak diberikan pada 
penulis dan pemilik asli. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap setiap 
perawatan (perbaikan) dalam menyusun informasi dan bahan dalam buku teks 


ini. 


Penerbit tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau 
ketidaknyamanan yang disebabkan sebagai akibat dari ketidakjelasan, 
ketidaktepatan atau kesalahan didalam menyusun makna kalimat didalam buku 
teks ini. 

Kewenangan Penerbit hanya sebatas memindahkan atau menerbitkan 
mempublikasi, mencetak, memegang dan memproses data sesuai dengan 


undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data. 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 
Teknik Komputer dan Informatika, Edisi Kedua 2013 


Kementerian Pendidikan & Kebudayaan 
kt 


Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan th 2013: 


= == 
V GING Ila а 





„С. a 
ез АР 


ы. е 





Sistem Operasi 


KATA PENGANTAR 


Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas tersusunnya 
buku teks ini, dengan harapan dapat digunakan sebagai buku teks untuk siswa 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Keahlian Bidang Studi Teknik 
Komputer dan jaringan, Sistem Operasi 


Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada paradigma belajar kurikulum abad 21 
menyebabkan terjadinya perubahan, yakni dari pengajaran (teaching) menjadi 
belajar (learning), dari pembelajaran yang berpusat kepada guru (teachers- 
centered) menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (student- 
centered), dari pembelajaran pasif (pasive learning) ke cara belajar peserta didik 
aktif (active learning) atau Student Active Learning. 


Buku teks "Sistem Operasi Linux" ini disusun berdasarkan tuntutan paradigma 
pengajaran dan pembelajaran kurikulum 2013 diselaraskan berdasarkan 
pendekatan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar 
kurikulum abad 21, yaitu pendekatan model pembelajaran berbasis peningkatan 
keterampilan proses sains. 


Penyajian buku teks untuk Mata Pelajaran "Sistem Operasi " ini disusun dengan 
tujuan agar supaya peserta didik dapat melakukan proses pencarian 
pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran melalui berbagai aktivitas 
proses sains sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan dalam melakukan 
eksperimen ilmiah (penerapan scientifik), dengan demikian peserta didik 
diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep, dan 
nilai-nilai baru secara mandiri. 


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Sekolah 
Menengah Kejuruan, dan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan menyampaikan terima kasih, sekaligus saran kritik demi 
kesempurnaan buku teks ini dan penghargaan kepada semua pihak yang telah 
berperan serta dalam membantu terselesaikannya buku teks siswa untuk Mata 
Pelajaran Sistem Operasi Kelas X / Semester 2 Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK). 


Jakarta, 12 Desember 2013 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 


Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA 


| 





„С. a 
ез д1 


Diunduh dari BSE.Mahoni.com 





Sistem Operasi 


DAFTAR ISI 

HALAMAN SAMPUL ee аа ен abane Be kapa ehe wahe kaine Beng wae | 
FACANAN FRANGI nn E ее ii 
КАТА РЕМСАМТАН..................аы8ш ы IV 
DAA oa sa a NENG V 
РЕТАКЕРОРОКАМ ВАПАМ АЈАК оо AAA ema asa aa vi 
Kal A LSN JA онен viii 
BABI PENDARULCUARN, sarriro ee E ае N 1 
A DESKS ооа е 1 
О Уе тое 4 
C. Petunjuk Penggunaan Buku AYAT... Э 
О а ее AG Ng TAA eden cen seein anna 6 
E. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar ........................Ү2000022400000000000000000000000000Ш 7 
FK. Cek Kemampuan AWal ann nini ann naa a a a na 9 
BAB || PEMBELAJARAN asarana a a A a baia aa 11 
A Depe sn Se on al! 11 
В. Ketam Ba МИККИ НИЕГЕ ИНЕК КЕК AAA 12 
Kegiatan Belajar 01 : Perkembangan Sistem Operasi Open Source.................... 12 
Kegiatan Belajar 02 : Arsitektur Sistem Орегаѕі [лпих............................... 23 
Kegiatan Belajar 03 : Penjadwalan Processor................ aaa. 32 
Kegiatan Belajar 04 : Manajemen MemorI................ aaa. 57 
Kegiatan Belajar 05 : Manajemen Input / Output (WO) oo. 67 
Kegiatan Belajar 06 : Linux Boot ing ProcesS................ e nane 80 
Kegiatan Belajar 07 : Partisi dan Sistem File Pada Linux... 86 
Kegiatan Belajar 08 : Instalasi Sistem Operasi Metode Clean Install................. 97 
Kegiatan Belajar 09 : Instalasi Sistem Operasi Metode Upgrade ...................... 117 
Kegiatan Belajar 10 : Instalasi Sistem Operasi Metode Multibooting.............. 124 
Kegiatan Belajar 11 : Instalasi Sistem Operasi Metode Virtualisasi................. 133 
Kegiatan Belajar 12 : Perintah Dasar LinuX................. aaa... 161 
Kegiatan Belajar 13 : Operasi File dan Struktur Direktori................................ 176 
Kegiatan Belajar 14 : Proses dan Manajemen ProseS.................. aaa... 184 
Kegiatan ВеІајаг 15 : Мапајетеп Оѕег аап Отоир ......................................... 190 
Kegiatan Belajar 16 : Manajemen Aplikasi .................. aaa... 198 
Kegiatan Belajar 17 : Jenis-Jenis Kerusakan Pada Saat Instalasi ..................... 210 
Kegiatan Belajar 18 : Pencarian Kesalahan Hasil Instalasi Sistem Operasi ...... 217 
DAFAR PU TARA sena eren dana Bae na не нее 224 


Sistem Operasi | 


А. a 
е an 


+ 3 


PETA KEDUDUKAN BAHAN AJAR 


Peta kedudukan bahan ajar merupakan suatu diagram yang menjelaskan struktur 


mata pelajaran dan keterkaitan antar mata pelajaran dalam satu kelompok 


bidang studi keahlian. Pada Gambar 0.1 dibawah ini, 


ditunjukkan peta 


kedudukan bahan ajar untuk program studi keahlian Teknik Komputer dan 


Jaringan (TKJ). 


Troubleshooting 
Jaringan 


Rancang Bangun 
Jaringan 


Komunikasi 
Data 


Simulasi 
Digital 


KERJA 
PROYEK 


Administrasi 
Server 


Sistem Operasi 
Jaringan 


Sistem 
Operasi 


Perakitan 
Komputer 


Sistem 
Komputer 





Keamanan 
Jaringan 


Jaringan 
Nirkabel 


Komputer 
Terapan 


Jaringan 
Dasar 


Pemrograman 
Web 


Pemrograman 
Dasar 


Gambar 0.1. Peta Kedudukan Bahan Ajar 


Mata Pelajaran Sistem Operasi 


| 






. 





= 
< 
742 


Pada mata pelajaran sistem operasi linux, secara lebih detail per sub materi serta 


kegiatan belajar (KB), ditunjukkan seperti pada Gambar 2 berikut ini. 


IV Inetalasi Sister Operasi Linua | | 4.3, 


N V. Administrasi Sistem Operasi Linux 


VI Prosedur Pencarian Kesalahan Pada Satem Operasi Linus 





Gambar 0.2. Mind Map Mata Pelajaran Sistem Operasi 


Pada gambar Mind Map di atas, terlihat bahwa mata pelajaran Sistem Operasi 
Linux, terdiri dari 6 Pokok Bahasan dan 18 Kegiatan Belajar (KB), dimulai dari 
KB 01 sampai dengan KB 18. 


| 


Sistem Operasi 





GLOSSARIUM 


Istilah 


Antar-muka atau interface untuk manusia dan komputer 

Command Line yang berbasis text. User dapat berkomunikasi dengan 

Interface (CLI) sistem dengan mode text menggunakan terminal pada 
sistem operasi Linux. 


Merupakan salah satu contoh sistem Operasi Berbasis 
Debian Linux, dengan alamat official website 
http://www.debian.org. 


Ре Antar-muka atau interface untuk manusia dan komputer 
2 (GUN yang berbasis grafis, sehingga nyaman dan mudah 
digunakan dan dioperasikan 


Bagian dari sistem operasi yang berinteraksi langsung 
Kernel 

dengan perangkat keras komputer 
Merupakan sistem operasi yang berbasis Open Source 


Tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan software/ 
aplikasi yang bisa didownload untuk digunakan atau dapat 
diartikan sebuah arsip software yang ada pada media 
penyimpanan atau internet. Pada prinsipnya, setiap 
Repository menginstall software di Linux, maka diperlukan repository, 
sehingga Linux akan mencari software tersebut pada 
repository. Apabila repositiry telah ditemukan, maka proses 
Instalasi akan dilanjutan. Tempat penyimpanan yang sering 
digunakan adalah CD/DVD, Harddisk, Server atau Internet. 
Bagian dari interface yang menghubungkan antara aplikasi 
dengan user. User dapat berinteraksi dengan sheel 
Shell menggunakan mode text, yang sering disebut dengan 
command line interface (CLI) atau mode grafis, disebut 
dengan graphical user interface (GUI). 
Merupakan pengembangan distro Debian Versi 7.Х. 
Wheezy dilaunching pertama kali pada tanggal 4 Mei 2013, dan 
sampai saat ini (14 Desember 2013) sudah sampai pada 
versi 7.3. 





| 


Sistem Operasi 





BAB | PENDAHULUAN 


A. Deskripsi 


Sistem Operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan 
kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, 
termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata 
dan browser web. Sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna 
komputer dengan perangkat keras komputer. Pengertian sistem operasi secara 
umum adalah suatu pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem 
komputer dan menyediakan sekumpulan layanan untuk memudahkan dan 
memberi kenyamanan dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya sistem 


komputer. Dengan demikian secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : 





Gambar 0.3. Hubungan antara Hardware, Kernel, Shell dan User |! 


Ketika komputer dihidupkan pertama kali (powered on), maka komputer tersebut 
akan memanggil sistem operasi dari hard disk melalui RAM. Bagian dari sistem 
operasi yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer, disebut 
dengan kernel. Sedangkan bagian dari interface yang menghubungkan antara 
aplikasi dengan user, disebut dengan shell. User dapat berinteraksi dengan sheel 
menggunakan mode text, yang sering disebut dengan command line interface 


(CLI) atau mode grafis, disebut dengan graphical user interface (GUI). 


Sistem Operasi 





Secara struktur atau urutan, hubungan antara Hardware, Sistem Operasi 
(Betriebssystem), Software Aplikasi (Anwendung) dan Pengguna (Benutzer) 


dapat digambarkan seperti berikut ini. 


Benutzer 


sp it 


Anwendung 


it 


ai ea mn Бан = jangan ін, 
аан л 


Betriebssystem 


15-23 


Hardware 





Gambar 0.4. Hubungan antara Hardware, Sistem Operasi, 
Aplikasi dan User 


Sistem operasi jaringan atau sistem operasi komputer yang dipakai sebagai 
server dalam jaringan komputer hampir mirip dengan system operasi komputer 
stand alone, bedanya hanya pada sistem operasi jaringan, salah satu komputer 
harus bertindak sebagai server bagi komputer lainnya. Sistem operasi dalam 
jaringan disamping berfungsi untuk mengelola sumber daya dirinya sendiri juga 
untuk mengelola sumber daya komputer lain yang tergabung dalam suatu 


jaringan komputer. 


Sistem operasi adalah salah satu mata pelajaran wajib bagi program keahlian 
Teknik Komputer dan Informatika (TKI). Berdasarkan struktur kurikulum tahun 
2013, mata pelajaran sistem operasi diberikan di kelas X semester 1 dan 
semester 2 masing-masing 3 jam pelajaran. Untuk semester 1 topik materi 
pembelajaran menekankan pada pemanfaatan sistem operasi closed source 


dalam hal ini adalah sistem operasi keluarga Windows, sedangkan untuk 


| 





6 
eS 
“ 


semester 2 topik materi pembelajaran menekankan pada pemenfaatan sistem 


operasi open source dalam hal ini sistem operasi keluarga Unix (Linux). 


Dalam struktur sistem komputer, sistem operasi merupakan lapisan kedua 
setelah hardware, yang diletakkan pada media penyimpan (hard disk) di 
komputer. Sistem Operasi akan melakukan layanan inti umum untuk perangkat 
lunak aplikasi. Sistem operasi akan mengelola semua aktifitas komputer yang 
berkaitan dengan pengaksesan perangkat keras, pengelolaan proses seperti 
penjadwalan proses, dan pengelolaan aplikasi. Sistem operasi mempunyai 
peranan yang sangat penting. Pembelajaran sistem operasi ini menggunakan 


metode pendekatan scientific, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. 





Gambar 0.5. Diagram Proses Metode Scientifik-Eksperimen Ilmiah 


| 


Sistem Operasi 





Dalam pendekatan ini praktikum atau eksperimen berbasis sains merupakan 
bidang pendekatan ilmiah dengan tujuan dan aturan khusus, dimana tujuan 
utamanya adalah untuk memberikan bekal ketrampilan yang kuat dengan disertai 
landasan teori yang realistis mengenai fenomena yang akan kita amati. Ketika 
suatu permasalahan yang hendak diamati memunculkan pertanyaan-pertanyaan 
yang tidak bisa terjawab, maka metode eksperimen ilmiah hendaknya dapat 
memberikan jawaban melalui proses yang logis. Proses-proses dalam 
pendekatan scientifik meliputi beberapa tahapan, yaitu mengamati, menanya 
atau dalam bentuk hipotesis, mengeksplorasi atau dalam bentuk eksperimen, 
mengasosiasi atau mengumpulkan data dan mengkomunikasikan kepada pihak 
lain guna membentuk jaringan. Proses belajar pendekatan eksperimen pada 
hakekatnya merupakan proses berfikir ilmiah untuk membuktikan hipotesis 


dengan logika berfikir. 


B. Prasyarat 


Berdasarkan peta kedudukan bahan ajar pada Gambar 0.1. di atas, maka mata 
pelajaran sistem operasi ini mempunyai keterkaitan dengan mata pelajaran 
sistem komputer dan perakitan komputer. Sistem operasi merupakan perangkat 
lunak yang akan mengelola pemakaian perangkat keras atau sumber daya 
komputer. Untuk memahami pengelolaan yang dilakukan sistem operasi 
dibutuhkan pemahaman terhadap perangkat keras komputer baik secara logical 
dan physical, dimana topik ini telah diuraikan dalam mata pelajaran sistem 


komputer yang telah dipelajari pada kelas X semester I. 


Untuk dapat mengoperasikan dan menggunakan komputer dengan baik, maka 
diperlukan satu set sistem komputer yang berfungsi dengan baik. Tahapan untuk 
menyiapkan bagaimana seperangkat sistem komputer dapat berjalan dengan 
baik, telah diuraikan dalam mata pelajaran perakitan komputer yang telah 


dipelajari pada kelas X semester 1. 


| 


2. a 
ез a 


K Рр 


Sistem Operasi 





C. Petunjuk Penggunaan Buku Ajar 


Buku Ajar ini disusun berdasarkan kurikulum 2013 yang mempunyai ciri khas 
menggunakan metode scientifik. Buku ini terdiri dari dua bab yaitu bab 1 
pendahuluan dan bab 2 pembelajaran. Dalam bab pendahuluan beberapa yang 
harus dipelajari peserta didik adalah diskripsi mata pelajaran yang berisi 
informasi umum, rasionalisasi dan penggunaan metode scientifik. Selanjutnya 
pengetahuan tentang persyaratan, tujuan yang diharapkan, kompetensi inti dan 


dasar yang akan dicapai serta test kemampuan awal. 


Bab 2 menuntun peserta didik untuk memahami diskrisi umum tentang topik yang 
akan dipelajari dan rincian kegiatan belajar sesuai dengan kompetensi dan tujuan 
yang akan dicapai. Setiap kegiatan belajar terdiri dari tujuan dan uraian materi 
topik pembelajaran, tugas serta test formatif. Uraian pembelajaran berisi tentang 
diskripsi pemahaman topik materi untuk memenuhi kompetensi pengetahuan. 
Uraian pembelajaran juga menjelaskan diskripsi unjuk kerja atau langkah- 


langkah logis untuk memenuhi kompetensi skill. 


Tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dapat berupa tugas praktek, 

eksperimen atau pendalaman materi pembelajaran. Setiap tugas yang dilakukan 

melalui beberapa tahapan scientifik yaitu : 

1. Melakukan praktek dan pengamatan sesuai dengan unjuk kerja 

2. Mengumpulkan data yang dihasilkan setiap tahapan 

3. Menganalisa hasil data menggunakan analisa diskriptif 

4. Mengasosiasikan beberapa pengetahuan dalam uraian materi pembelajaran 
untuk membentuk suatu kesimpulan 

5. Mengkomunikasikan hasil dengan membuat laporan portofolio. Laporan 
tersebut merupakan tagihan yang akan dijadikan sebagai salah satu referensi 


penilaaian. 


D 5 





Sistem Operasi 





D. Tujuan Akhir 


Setelah mempelajari uraian materi dalam bab pembelajaran dan kegiatan belajar 
diharapkan peserta didik dapat memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan 


ketrampilan yang berkaitan dengan materi : 


Sistem Operasi Linux 
I. Perkembangan Sistem Operasi Linux 
1.1. IKB-01| Perkembangan Berbagai Sistem Operasi Linux 
Il. Struktur Sistem Operasi Linux 
2.1. IKB-02| Arsitektur Sistem Operasi Linux 
2.2. IKB-03| Penjadwalan Processor 
2.3. IKB-04| Manajemen Memori 
2.4. IKB-05| Manajemen Input Output (1/0) 
ІІ. Proses Booting Pada Sistem Operasi Linux 
3.1. IKB-06| Boot Manager Pada OS Linux 
IV. Instalasi Sistem Operasi Linux 
4.1. IKB-07| Partisi Hardisk dan Sistem File 
4.2. |KB-08| Instalasi OS Metode Clean Install 
4.3. IKB-09| Instalasi OS Metode Upgrade 
4.4. IKB-10| Instalasi OS Metode Multibooting 
4.5. IKB-11| Instalasi OS Metode Virtualisasi 
V. Administrasi Sistem Operasi Linux 
5.1. IKB-12| Perintah Dasar Linux 
5.2. IKB-13| Operasi File dan Struktur Direktori 
5.3. IKB-14| Proses dan Manajemen Proses 
5.4. IKB-15| Manajemen User dan Group 
5.5. IKB-16| Manajemen Aplikasi 
VI. Prosedur Pencarian Kesalahan Pada Sistem Operasi Linux 
6.1. IKB-17| Jenis-jenis Kerusakan pada saat Instalasi OS Linux 


6.2. IKB-18| Pencarian kesalahan pada hasil Instalasi OS Linux 


Sistem Operasi 





E. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 


Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional dari Standar 
Kompetensi Lulusan (SKL) dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh 
mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. 
Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek sikap, 
pengetahuan dan keterampilan (afektif, kognitif dan psikomotor) yang harus 
dipelajari oleh peserta didik pada jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. 
Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara 


pencapaian hard skill dan soft skills. 


Kompetensi ini dirancang dalam empat kelompok yang saling berkenaan dengan 
sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan dan penerapan pengetahuan. 
Keempat kelompok tersebut menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus 
dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. 
Kompetensi yang berkaitan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan 
secara tidak langsung (indirect teaching), yaitu pada waktu peserta didik belajar 


tentang pengetahuan dan penerapan pengetahuan. 


Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap 
kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti. Kompetensi dasar terdiri dari sikap, 
pengetahuan dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus 
dikuasai oleh peserta didik. Karekteristik dasar ini dikembangkan dengan 
memperhatikan karakteristik siswa, kemampuan awal serta ciri-ciri dari suatu 
mata pelajaran. Kompetensi ini dan kompetensi dasar mata pelajaran Sistem 


Operasi Linux ditunjukkan seperti gambar berikut ini. 


Sistem Operasi 





KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 


1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran agama 
yang dianutnya 


2. Menghayati dan 
mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 


. Memahami, menerapkan dan 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual dan 
prosedural berdasarkan rasa 
Ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dalam 
Wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian dalam 
bidang kerja yang spesifik untuk 
memecahkan masalah. 


1.1. 


Memahami nilai-nilai keimanan 
dengan menyadari hubungan 
keteraturan dan kompleksitas 
alam dan jagad raya terhadap 
kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya 


. Mendeskripsikan kebesaran 


Tuhan yang menciptakan 
berbagai sumber energi di alam 


. Mengamalkan nilai-nilai 


keimanan sesuai dengan ajaran 
agama dalam kehidupan sehari- 
hari 


. Menunjukkan perilaku ilmiah 


(memiliki rasa ingin tahu; objektif; 
jujur; teliti; cermat; tekun; hati- 
hati; bertanggung jawab; terbuka; 
Kritis; kreatif; inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam aktivitas 
sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap dalam 
melakukan percobaan dan 
berdiskusi 


. Menghargai kerja individu dan 


kelompok dalam aktivitas sehari- 
hari sebagai wujud implementasi 
melaksanakan percobaan dan 
melaporkan hasil percobaan 


. Memahami perkembangan 


sistem operasi open source 


. Memahami struktur sistem 


operasi open source 


. Memahami proses booting 


sistem operasi open source 


. Memahami instalasi sistem 


operasi open source 


. Memahami cara melakukan 


pengecekan hasil instalasi sistem 
operasi open source 


. Memahami administrasi sistem 


operasi open source 


. Memahami prosedur pencarian 


kesalahan pada sistem operasi 
open source 





Sistem Operasi 


KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 


4. Mengolah, menalar, dan 1. Menyajikan perkembangan 
menyaji dalam ranah konkret sistem operasi open source 
dan ranah abstrak terkait 2. Menyajikan struktur sistem 
dengan pengembangan dari operasi open source 
yang dipelajarinya di sekolah 3. Menyajikan proses booting 
secara mandiri, dan mampu sistem operasi open source 
melaksanakan tugas spesifik 4. Menyajikan hasil instalasi sistem 
dibawah pengawasan operasi open source 
langsung. 5. Menyajikan hasil pengecekan 

Instalasi sistem operasi open 
source 

Menyajikan administrasi sistem 
operasi open source 
Menyajikan hasil pencarian 
kesalahan pada sistem operasi 
open source 





F. Cek Kemampuan Awal 
1. Apakah yang dimaksud dengan sistem Operasi Open Source? 


2. Sebutkan Jenis-Jenis Sistem Operasi Open Source beserta Variannya! 
3. Jelaskan Istilah-istilah berikut ini! 
a. Paket 
Repository 
Kernel 
Terminal Linux 
Mode GUI 
Mode CLI 
Virtualisasi 
h. Multibooting 


4. Apa yang dimaksud dengan proses pada sistem operasi dan jelaskan 


>a D Oo о © 


= 


menggunakan diagram? 
5. Jelaskan fungsi manajemen perangkat I/O sistem komputer ? 
6. Jelaskan perintah-perintah Linux berikut ini : 

a. Is 

b. Is —l 

c. mkdir 


d. rmdir 


Sistem Operasi 





e. ifconfig 


who 


— 


whoami 


> © 


М 
i. са! 
j. са! 122050 


7. Jelaskan struktur file dan directory pada sistem operasi Linux! 


| 


2. a 
ез a 


K Рр 


Sistem Operasi 





BAB || PEMBELAJARAN 


A. Deskripsi 

Sistem Operasi Linux merupakan sekumpulan perangkat lunak yang berada 
diantara program aplikasi dan perangkat keras. Salah satu fungsi dari sistem 
operasi adalah sebagai interface antara user dengan perangkat keras komputer. 
Ruang lingkup mata pelajaran sistem operasi linux ini berupa pengenalan sistem 
operasi open source berupa Linux Debian Wheezy. Untuk distro yang lain dapat 
digunakan sebagai pengayaan dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah 


masing-masing. 


Materi yang dipelajarai dalam mata pelajaran sistem operasi linux ini antara lain 
adalah: perkembangan sistem operasi linux, arsitektur sistem operasi linux, 
struktur sistem operasi linux, instalasi sistem operasi linux serta administrasi 
sistem operasi linux. Topik perkembangan sistem operasi menjelaskan beberapa 
hal yaitu, definisi sistem operasi, berbagai jenis system operasi, periode 
perkembangan umum sistem operasi danperkembangan sistem operasi keluarga 


linux. 


Materi tentang arsitektur sistem operasi mempelajari tentang peranan sistem 
operasi dalam struktur sistem komputer dan berbagai jenis arsitektur sistem 
operasi. Materi struktur sistem operasi linux menjelaskan tentang konsep dan 
praktek tentang pengelolaan proses, penjadwalan proses, manajemen memori, 


manajemen input / Output (I/O) dan manajemen file. 


Materi instalasi sistem operasi menjelaskan tentang langkah-langkah berbagai 
metode instalasi yaitu clean install, upgrade instalation, multibooting dan 


virtualization. 


Materi pencarian kesalahan sistem operasi mempelajari tentang jenis kesalahan 
dan metode pencarianyang umum terjadi, serta perbaikan kesalahan untuk 


mengingkatkan kinerja sistem Operasi Linux. 


D 





a 
ae 





ы” ‚ ГА | Sistem Operasi 
a? 


B. Kegiatan Belajar 
Kegiatan belajar menjelaskan tentang aktifitas pembelajaran yang dilakukan 
siswa, meliputi mempelajari uraian materi, mengerjakan test formatif dan tugas 


atau eksperimen dari proses mengamati sampai menyusun laporan. 


Kegiatan Belajar 01 : Perkembangan Sistem Operasi Open Source 


a. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari Materi ini diharapkan dapat : 
e Memahami tentang perkembangan sistem Operasi Open Source 


e Menyebutkan jenis-jenis sistem operasi open source 


b. Uraian Materi 


1.1. Perkembangan Sistem Operasi Open Source 

Open source adalah istilah untuk software yang kode programnya disediakan 
oleh pengembangnya untuk umum agar dapat dipelajari cara kerjanya, diubah 
atau dikembangkan lebih lanjut serta untuk disebarluaskan. Apabila pembuat 
program melarang orang lain untuk mengubah dan atau menyebarluaskan 
program buatannya, maka program itu bukan open source, meskipun tersedia 


kode programnya. 


Open source merupakan salah satu syarat bahwa suatu software dikatakan -free 
software”. Free software pasti open source software, namun open source 
software belum tentu free software. Salah satu contoh free software adalah 
Linux. Contoh open source software adalah FreeBSD. Linux yang berlisensi free 
software tidak dapat diubah menjadi berlisensi tidak free software, sedangkan 
FreeBSD yang berlisensi open source software dapat diubah menjadi tidak open 
source. FreeBSD (open source) merupakan salah satu dasar untuk membuat 
Mac OSX (tidak open source). http://www.opensource.org/licenses memuat jenis- 


jenis lisensi open source. 


Mulai tahun 1994-1995, server-server di Institut Teknologi Bandung (ITB) mulai 


menggunakan FreeBSD sebagai sistem operasinya. FreeBSD merupakan sistem 


| 


Ё. a 
ез a 


+ 5 


operasi open source dan tangguh untuk keamanan jaringan maupun server. 





Sistem Operasi 


Tetapi kemudian para administrator jaringan di Computer Network Research 
Group (CNRG) ITB lebih menyukai laptop Mac dengan sistem operasi Mac OS X 
yang berbasis BSD daripada sistem operasi lain. Istilah open source (kode 
program terbuka) sendiri baru dipopulerkan tahun 1998. Namun, sejarah piranti 
lunak open source sendiri bisa ditarik jauh ke belakang semenjak kultur hacker 
berkembang di laboratorium-laboratorium komputer di universitas-universitas 
Amerika seperti Stanford University, University of California Berkeley dan 


Massachusetts Institute of Technology (MIT) pada tahun 1960 - 1970-an. 


Awalnya tumbuh dari suatu komunitas pemrogram yang berjumlah kecil namun 
sangat erat dimana mereka biasa bertukar kode program, dan stiap orang dapat 
memodifikasi program yang dibuat orang lain sesuai dengan kepentingannya. 


Hasil modifikasinya juga mereka sebarkan ke komunitas tersebut. 


Perkembangan di atas antara lain dipelopori oleh Richard Stallman dan kawan- 
kawannya yang mengembangkan banyak aplikasi di komputer DEC PDP-10. 
Awal tahun 1980-an komunitas hacker di MIT dan universitas-universitas lain 
tersebut bubar karena DEC menghentikan PDP-10. Akibatnya banyak aplikasi 
yang dikembangkan di PDP-10 menjadi banyak yang kadaluarsa. Pengganti 
PDP-10, seperti VAX dan 68020, memiliki sistem operasi sendiri, dan tidak ada 
satupun piranti Ilunak bebas. Pengguna harus menanda-tangani nondisclosure 
agreement untuk bisa mendapatkan aplikasi yang bisa dijalankan di sistem- 


sistem operasi ini. 


Karena itulah pada Januari 1984 Richard Stallman keluar dari MIT, agar MIT 
tidak dapat mengklaim piranti-piranti lunak yang dikembangkannya. Tahun 1985 
beliau mendirikan organisasi nirlaba Free Software Foundation. Tujuan utama 
organisasi ini adalah untuk mengembangkan sistem operasi. Dengan FSF 
Stallman telah mengembangkan berbagai piranti lunak : gcc (pengompilasi C), 
gdb (debugger, Emacs (editor teks) dan perkakas-perkakas lainnya, yang dikenal 
dengan peranti lunak GNU. Akan tetapi Stallman dan FSFnya hingga sekarang 
belum berhasil mengembangkan suatu kernel sistem operasi yang menjadi target 


utamanya. Ada beberapa penyebab kegagalannya, salah satunya yang 


Sistem Operasi 





mendasar adalah sistem operasi tersebut dikembangkan oleh sekelompok kecil 
pengembang, dan tidak melibatkan komunitas yang lebih luas dalam 
pengembangannya. 

Pada tahun 1991, seorang mahasiswa S2 Universitas Helsinki, Finlandia mulai 
mengembangkan suatu sistem operasi yang disebutnya Linux. Dalam 
pengembangannya Linus Torvalds melempar kode program dari Linux ke 
komunitas terbuka untuk dikembangkan bersama. Komunitas Linux terus 
berkembang dimana kemudian akhirnya melahirkan distribusi-distribusi Linux 
yang berbeda tetapi mempunyai pondasi yang sama yaitu kernel Linux dan librari 
GNU glibc seperti RedHat, SuSE, Mandrake, Slackware, Debian dan lainnya. 
Beberapa dari distribusi di atas ada yang bertahan dan besar, bahkan sampal 
menghasilkan distro turunan, contohnya adalah Distro Debian GNU/Linux. Distro 
ini telah menghasilkan puluhan distro anak, antara lain Ubuntu, Knoppix, 
Xandros, dan lainnya. 

Free Software Foundation (FSF) selain perangkat lunak adalah lisensi GPL 
(GNU public License), dimana lisensi ini memberi kebebasan bagi penggunanya 
untuk menggunakan dan melihat kode program, memodifikasi dan mendistribusi 
ulang peranti lunak tersebut dan juga jaminan kebebasan untuk menjadikan hasil 
modifikasi tersebut tetap bebas didistribusikan. Linus Torvalds juga 


menggunakan lisensi ini dalam pengembangan dasar Linux. 





Gambar 2.1. Linus Torvalds 


Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Linus Torvalds 


| 


н 8 


4 
рї 


ы 5 





| Sistem Operasi | 





Seiring dengan semakin stabilnya rilis dari distribusi Linux, semakin meningkat 
juga minat terhadap peranti lunak yang bebas untuk di sharing seperti Linux dan 
GNU tersebut, juga meningkatkan kebutuhan untuk mendefinisikan jenis peranti 


lunak tersebut. 


Akan tetapi teminologi free” yang dimaksud oleh FSF menimbulkan banyak 
persepsi dari tiap orang. Sebagian mengartikan kebebasan sebagaimana yang 
dimaksud dalam GPL, dan sebagian lagi mengartikan untuk arti gratis dalam 
ekonomi. Para eksekutif di dunia bisnis juga merasa khawatir karena keberadaan 
perangkat lunak gratis dianggap aneh. Kondisi ini mendorong munculnya 
terminologi -epen source” dalam tahun 1998, yang juga mendorong terbentuknya 
OSI (Open Source Initiative) suatu organisasi nirlaba yang mendorong 
pemasyarakatan dan penyatuan -Open Source”, yang diinisiasi oleh Eric 
Raymond dan timnya. Beberapa contoh daftar distribusi Linux distributions 
yang didukung oleh Free Software Foundation ditunjukkan seperti pada 
tabel 2.1 berikut ini. 


Tabel 2.1. List of Linux distributions endorsed by the Free Software 
Foundation 


Distribution 261 SE Description 
update on 
2011- A free distribution based 


An independent distribution 
Dragora E СӘ based on concepts of 
GNU/Linux E 21 ae р 

simplicity. 

a live CD (installable on 
Dvne:bolic 2011- Debian HDD) distribution, with 

y 09-08 special emphasis on audio 
and video editing. 


gNewSense 2013- a FSF-sponsored 
08-06 Ubuntu) distribution. 
LiveCD with special 
Ме 2010- Кпорріх emphasis on music 
09-22 production, graphic design, 
audio, and video editing. 


Parabola 2013- Arch Full featured general- 
04-27 Linux purpose distribution that 





Sistem Operasi 


strives to keep its 
packaging and 
management tools simple 
for easy customization. 
University of Vigo- 
sponsored distribution 
oriented to small 
enterprises, domestic 
users and educational 
centers. 


Trisquel Ubuntu 





1.2. Perkembangan Sistem Operasi Linux 


Sistem Operasi Linux merupakan jenis sistem operasi komputer yang 
dikembangkan oleh komunitas. Dalam sistem Operasi Linux kita mengenal 
beberapa istilah diantaranya Distro dan Repository, yang akan dijelaskan berikut 


ini. 


GNU Linux 

GNU/Linux adalah sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Linus Benedict 
Torvalds seorang mahasiswa Universitas Helsinki Finlandia di tahun 1991. 
Proyek GNU ini diluncurkan pada tahun 1984 untuk mengembangkan sebuah 
sistem operasi lengkap mirip UNIX berbasis perangkat lunak bebas, yaitu sistem 
GNU (GNU merupakan akronim berulang dari SNU's Not Unix’; GNU dilafalkan 
dengan -genyu’). Nama itu dipilih karena rancangannya mirip Unix, tetapi 
berbeda dari UNIX, GNU tidak mengandung kode-kode UNIX. Pengembangan 
GNU dimulakan oleh Richard Stallman dan merupakan fokus asli Free Software 
Foundation (FSF). Varian dari sistem operasi GNU, yang menggunakan kernel 
Linux, dewasa ini telah digunakan secara meluas. Walaupun sistem ini sering 
dirujuk sebagai --inux”, sebetulnya lebih tepat jika disebut sistem GNU/Linux. 
Ada salah satu fitur atau kemampuan yang sangat menarik dari GNU/Linux yang 
belum ada pada sistem operasi populer lainnya, yaitu menjalankan sistem 
operasi dan aplikasi lengkap tanpa menginstalnya di hard disk. Dengan cara ini 


dengan mudah kita dapat menggunakan GNU/Linux di komputer orang lain 


| 


Sistem Operasi 





karena tak perlu menginstalnya. Sejarah sistem operasi Linux berkaitan erat 
dengan proyek GNU, proyek program bebas freeware terkenal diketuai oleh 
Richard Stallman. Proyek GNU diawali pada tahun 1983 untuk membuat sistem 
operasi seperti Unix lengkap dengan kompiler, utiliti aplikasi, utiliti pembuatan 


dan seterusnya, diciptakan sepenuhnya dengan perangkat lunak bebas. 





Gambar 2.2. Richard Stallman in Oslo, Norway 2009 

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Richard Stallman 
Pada tahun 1991, pada saat versi pertama kerangka Linux ditulis, proyek GNU 
telah menghasilkan hampir semua komponen sistem ini kecuali kernel. Torvalds 
dan pembuat kernel seperti Linux menyesuaikan kernel mereka supaya dapat 
berfungsi dengan komponen GNU, dan seterusnya mengeluarkan Sistem operasi 
yang cukup berfungsi. Oleh karena itu, Linux melengkapi ruang terakhir dalam 


rancangan GNU. 


Distro Linux 

Distribusi Linux (Distro Linux) adalah sebutan untuk sistem operasi komputer dan 
aplikasinya, merupakan keluarga Unix yang menggunakan kernel Linux. 
Distribusi Linux dapat berupa perangkat lunak bebas dan bisa juga berupa 
perangkat lunak komersial seperti Red Hat Enterprise, SuSE, dan lain-lain. Ada 
banyak distribusi atau distro Linux yang telah muncul. Beberapa bertahan dan 
besar, bahkan sampai menghasilkan distro turunan, contohnya Distro Debian 


GNU/Linux. Distro ini telah menghasilkan puluhan distro anak, antara lain 


| 





) 


“ f | У 
Ы Ж” 4, 





Sistem Operasi 





Ubuntu, Knoppix, Xandros, DSL, dan sebagainya. Berikut ini digambarkan 


beberapa contoh Distro Linux yan beredar di кы юк 


a A or S 
% злая {reves 




















60,5. xubuntu 

бо Ф 
archbangCentOS Skubuntu ‘ae 
Yoyo. 
KNOPPIX nageia ТЬ, Е 
(20 Ө Өөөо ә 

{едогоёчичхозрирру u у ate Vector 


debian Edition 


“об” 


Gambar 2.3 Beberapa contoh Distro Sistem Operasi Linux 





Untuk mendapatkan distro linux, anda dapat mengunduh langsung dari situs 
distributor distro bersangkutan, atau membelinya dari penjual lokal. Beberapa 
distro Linux Live CD yang banyak dipakai antara lain Knoppix, SUSE Live Eval, 
Mandrake Move, Gentoo Live CD, Slackware Live CD dan lain-lain. Meskipun 
bentuknya Live CD, tetapi distro tersebut memiliki fungsi yang sama dengan 
distro-distro terinstal. Di dalam CD tersebut, sudah terdapat paket-paket umum 
yang biasa kita jumpai di distro Linux besar, seperti: OpenOffice, KOffice, XMMS, 
GIMP, Konqueror, dan sebagainya. Namun ada beberapa pengecualian, yaitu 
beberapa paket yang memang sangat besar dan kiranya tidaklah umum 
digunakan oleh home user, mengingat kapasitas CD yang terbatas, yaitu sekitar 
700MB. 

Kepraktisan itu ada batasnya karena selama operasionalnya, Linux Live CD tidak 
mempunyai sebuah tempat khusus di dalam harddisk. Linux Live CD hanya 
memiliki tempat di memori utama (RAM), sehingga setelah di-restart, semua isi 


RAM akan dikosongkan dan Linux Live CD harus melakukan inisialisasi ulang 


| 


С. a 
ез a 


Sistem Operasi | у у => 
Q 





untuk mendeteksi semua perangkat keras yang dimiliki oleh user. Selain itu, 
kinerja dari Linux Live CD sendiri juga tidak bisa maksimal, karena kecepatan 
komputer untuk mengakses CD-ROM jauh lebih lambat dibandingkan dengan 


kecepatan mengakses harddisk. 


Repository 

Repository merupakan sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk 
sebuah sistem operasi linux yang digunakan untuk menunjang kinerja dari 
sebuah aplikasi, program, dan sebagainya yang didapatkan dari Server Mirror 
atau CD/DVD atau media penyimpanan lainnya. Dengan kata lain, repository 
adalah paket-paket khusus untuk sebuah sistem operasi yang kemudian paket- 
paket tersebut diinstal untuk mendapatkan kinerja lebih baik dari sebuah sistem 


operasi. 


Repository mungkin hanya untuk program-program tertentu, seperti CPAN untuk 
bahasa pemrograman Perl, atau untuk seluruh sistem operasi. Operator 
repository tersebut biasanya menyediakan sebuah sistem manajemen paket, 
alat-alat yang dimaksudkan untuk mencari, menginstal dan sebaliknya 


memanipulasi paket perangkat lunak dari repositori. 


Sebagai contoh, banyak distribusi Linux menggunakan Advanced Packaging 
Tool (APT) yang umumnya ditemukan di distro berbasis Debian, atau yum yang 
biasa ditemukan di distro berbasis Red Hat. Ada juga beberapa sistem 
manajemen paket independen, seperti Pacman, digunakan dalam Arch Linux dan 


equo, ditemukan di Sabayon Linux. 


c. Rangkuman 

Open source adalah istilah untuk software yang kode programnya disediakan 
oleh pengembangnya untuk umum agar dapat dipelajari cara kerjanya, diubah 
atau dikembangkan lebih lanjut serta untuk disebarluaskan. Apabila pembuat 
program melarang orang lain untuk mengubah dan atau menyebarluaskan 
program buatannya, maka program itu bukan open source, meskipun tersedia 
kode programnya. Open source merupakan salah satu syarat bahwa suatu 


software dikatakan -free software”. Free software pasti open source software, 





Ж. a 
6 


& ( ‚ 
À 4” 4% Sistem Operasi 
af? 








namun open source sofiware belum tentu free software. Salah satu contoh free 
software adalah Linux. Contoh open source software adalah FreeBSD. Linux 
yang berlisensi free software tidak dapat diubah menjadi berlisensi tidak free 
software, sedangkan FreeBSD yang berlisensi open source software dapat 
diubah menjadi tidak open source. FreeBSD (open source) merupakan salah 
satu dasar untuk membuat Mac OSX (tidak open source). 


http://www.opensource.org/licenses memuat jenis-jenis lisensi open source. 


d. Tugas 
1. Diskusikan dengan kelompok saudara tentang perkembangan Sistem Operasi 
Linux 5 tahun terakhir, kemudian buatlah presentasi untuk mempresentasikan 


di depan kelas! 


. Test Formatif 
. Jelaskan arti dari open source! 


. Sebutkan jenis-jenis sistem operasi yang termasuk open source! 


боо N > (D 


. Apa yang disebut dengan Distro dan Repository pada sistem operasi linux? 


f. Lembar Jawaban Test Formatif 


Sistem Operasi 





& а 
“-- 


ENE ENE Al 
| 
SSS SS 
SSS 
111111111111. 
SSS Et 
| 
SSS 
SSS 
111111111111. 
SSS YY 
_ II 
| II 
| II 
_ II 
К | 
_ eT tet tT tT EE EE 
lil ETT TT ET ET ET Ty 





| 





a. Tujuan Pembelajaran 


Setelah mempelajari Materi ini, peserta diharapkan dapat : 
e Memahami arsitektur Sistem Operasi Linux 


e Menjelaskan arsitektur sistem operasi Linux 


b. Uraian Materi 


2. Arsitektur Sistem Operasi Linux 
Sistem operasi Linux memiliki konsep yang hampir sama dalam hal arsitektur 
dengan sistem operasi lainnya. Perbedaanya adalah bentuk dari disetiap 


komponen pada arsitektur tersebut, antara lain seperti berikut ini. 


2.1. Kernel 

Kernel Linux adalah kernel yang digunakan dalam sistem operasi GNU/Linux. 
Kernel ini merupakan turunan dari keluarga sistem operasi UNIX, dirilis dengan 
menggunakan lisensi GNU General Public License (GPL), dan dikembangkan 
oleh pemrogram di seluruh dunia. Linux merupakan contoh utama dari perangkat 
lunak bebas dan sumber terbuka (open source). Dibawah ini ditunjukkan gambar 


keterkaitan antara hardware, kernel, Shell dan Desktop. 







Desktop (KDE, Gnome, AFCE) 
XL Window System / X11 


Кеогпе! Consol 


Hardware 





Gambar 2.1. Keterkaitan antara hardware, kernel, shell 
dan Desktop pada Linux 


Kernel Linux dirilis dibawah Lisensi Publik Umum GNU versi 2 (GPLv2), (dengan 


bermacam-macam Firmware dengan lisensi tidak gratis yang bervariatif), dan 


| 


Sistem Operasi 





dikembangkan oleh kontributor dari seluruh dunia. Diskusi perkembangan dari 
hari ke hari dilakukan di Mailing List Linux Kernel. Kernel Linux pada awalnya 
dibayangkan dan kemudian dibuat oleh mahasiswa Ilmu Komputer 
berkebangsaan Finlandia, Linus Torvalds pada tahun 1991. Pengembang dan 
Pengguna Linux bertambah dengan cepat, lalu mereka mengadaptasi kode dari 
proyek-proyek software gratis untuk digunakan sebagai Sistem Operasi baru. 
Linux kernel telah menerima kontribusi dari ribuan programmer. Banyak 
Distribusi Linux telah dirilis berdasarkan Kernel Linux. Contoh gambar linux 


kernel ditunjukkan seperti gamabr berikut ini. 


functions 
layers 
user space files and memory char 
Virtual input 
| ae 4 


ay 
7 












| “virtual | proc, sysfs | protocol _ Virtual 
subsystems le system families fle system 
















bus network 015 display 
keyboard 


mouse, audio 


controllers: cards: controllers: MMU, RAM 
РСІ, 05В Ethernet, WiFl IDE, SCSI 








Gambar 2.2. Linux kernel diagram 


Sumber : http://makelinux.net/kernel/diagram 
Pada gambar diatas ditunjukkan keterkaitan antara fungsi dengan layer yang 


digunakan. Berdasarkan fungsinya, maka terdapat system, networking, storage, 


memory, processing dan human interface. Apabila dilihat dari lapisannya, maka 


| 





ГЕ 4 
6 at 


+ 3 


Sistem Operasi 


terdiri dari layer / lapisan electronics, hardware interface, logical, bridges, virtual 


subsystems dan user spaces interfaces. 


Human-Machine- 
Interface 


remote 
(SSH, HTTB ...) 


Keyboard & Mouse 
pi DAL Mi Dad Ba pl г ЩЕ 
ЕТЕТ «тна трга 


Touch-Display 


| peech recognition 
Attitude sensor 
Motion sensor 


Display, Sound 
Vibration 











remote 
(SSH, HTTP, 
Serial, he, ...) 


— Web server solution stacks (LAMP) 
sa ak EN 
. Software Development 
Package management systems 
CAD, CAM & CAE Software 





















| Hardware 


Supercomputer 
Computer Cluster 
Mainframe computer 
Distributed computing 


rce and 


Desktop Computer 
Workstation 
Home Computer 
Desktop replacement laptop 
Thin client 


Mobile computer 
Hote-/ Net-/ Smartbook 
Tablet 
Smartphone 
PDA / Handheld game console 
Wearable Computer 
Wristwatch 
Virtual Retina Display 
Head-mouted display 


propietary software 


Embedded Computer 
Customer-premises equipment 
Measurement Equipment 


of free and open-sou 





other embedded systems о Video games 
а. Home cinema solutions 


ш 


Gambar 2.3. Linux kernel 


Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Linux kernel 


0.953693] 
0.954516] 
0.956069] 
0.957743] 


serio: 18042 KBD port at Ox60,0x64 irg 1 

serio: 18042 AUX port at Ox60,0x64 irg 12 

mousedev: PS/2 mouse device common for all mice 

input: AT Translated Set 2 keyboard as /¢devices/platform, isd042/se 


ПЕ el 


ЕБ ЕЯ 
.96123091 
. 962307] 
. 9633260] 
. 964366 I 
. 965316 I 
. 967271] 
.9789381 
.97221991 
.9733341 
.9745571 
. 976637] 
(1315600372) 

5.982005] 

0.963351] 

0.964627 ] 

0.965625] 

0.966935] 


TOTT р DD D D D 


rtc_cmos rtc_cmos: rtc core: registered rtc_cmos as rtcO 
rtcO: alarms up to one day, 114 bytes nvram 

cpuidle: using governor ladder 

cpuidle: using governor menu 

TCP cubic registered 

NET: Registered protocol family 10 

Mobile IP v6 


NET: Registered protocol family 1? 

Registering the dns_resolver key type 

Using IPI No-Shortcut mode 

registered taskstats version 1 

rtc cmos rtc cmos: setting system clock to 2011-09-09 20:32:52 UT 


Initializing network drop monitor service 

Freeing unused kernel memory: 404k freed 

Write protecting the kernel text: 27686k 

Write protecting the kernel read-only data: 1068k 
Nx-protecting the kernel data: 3376k 


Oading, please wait... 





Gambar 2.4. Linux kernel Booting 


Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Linux kernel 


Untuk mendapatkan versi kernel terbaru pada linux, salah satunya dapat 


didownload pada alamat http://kernel.org, seperti tampilan berikut ini. 


І 


“ | “3 


GR 








Sistem Operasi 











https:/Ansmaw,kernel.org C RY > Goo 
About Contact us FAQ Releases Signatures Site news 
Protocol Location 
HTTP https://www.kerneLorg/pub/ 
FIP ftp://Ttp.kerneLorg/pub/ 
RSYNC rsync://rsync.kerneLorg/pub/ 
mainune: 3.13-rc3 2013-12-06 [tarxz] [pgp] [patch] [view patch] [cgit] 
stable: 3125 2013-12-12 = [tar.xz] [pgp] [patch] [view patch] [view inc] [cgit] [changelog] 
stable: 3-11.10 [EOL] 2013-11-29 [tar-xz] [pgp] [patch] [view patch] [view inc] [cgit] [changelog] 
longterm: 3.10.24 2013-12-12 [tar.xz] [pgp] [patch] [view patch] [view inc] [cgit] [changelog] 
longterm: 3.4.74 2013-12-12 [tar.xz] [pgp] [patch] [view patch] [view inc] [cgit] [changelog] 
longterm: 3.2.53 2013-11-28 = [tar.xz] [pgp] [patch] [view patch] [view inc] [cgit] [changelog] 
longterm: 3.0.101 [EOL] 2013-10-22 [tarxz] [pgp] [patch] [view patch] [view inc] [cgit] [changelog] 
longterm: 2.6.34.14 2013-01-16 [tarxz] [pgp] [patch] [view patch] [view inc] [cgit] [changelog] 
longterm: 2.6.32 61 2013-06-10 [tar.xz] [pop] [patch] [view patch] [view inc] [cgit] [changelog] 
Unux-next: next-20131213 2013-12-13 [cgit] 
Gambar 2.5. Linux kernel Booting 
Sumber : http://kernel.org 
2.2. Library 


Sebelum membahas Command Line Interface (CLI), sebenarnya di atas kernel 
masih ada komponen yang tidak diperlihatkan di gambar, yang disebut dengan 
Library. Library adalah file atau sekumpulan file yang di dalamnya terdapat fungsi 
atau kelas yang dibutuhkan oleh program aplikasi. Sebagai contoh library adalah 
Glibc, libcurl, libpng serta library yang lain yang fungsinya menjadi pondasi untuk 
program yang akan berjalan diatasnya. Misalnya tanpa library getty, maka kita 
tidak dapat membuka shell atau CLI, tanpa libpng maka kita tidak bisa membuka 
gambar, tanpa libmpg maka kita tidak bisa memutar mp3. Dengan demikian 
library adalah pondasi untuk aplikasi atau program tertentu. Kadang-kadang 
libary juga saling berkaitan (depedensi) misalkan libraeri A adalah pondasi dari 
Librari B dan Program C butuh librari B. Hal semacam ini disebut dengan 


depedency di linux. 


2.3. Shell 
Shell adalah aplikasi yang bertugas menerima Input perintah dari user. Pada 


sistem operasi Windows, dapat disamakan dengan Command Prompt. Bedanya, 


| 


„С. a 
ез a 


es 


Shell di Linux tidak terikat dengan GUI nya. Linux mempunyai banyak shell, 


Sistem Operasi 





diantaranya adalah csh, tcsh, sh, ash dan yang paling populer Bash. 
Kebanyakan server, tiga lapis ini saja sudah lebih dari cukup, tinggal 
ditambahkan service (apliksi yang berjalan dibelakang layar) misal webserver 


apache. 


2.4. X Windows 
X Windows adalah Library khusus untuk tampilan GUI di UNIX/Linux, tanpa 


adanya librari ini, maka KDE, GNome atau openoffice tidak akan dapat berjalan. 


2.5. Window Manager 

Window Manager adalah pengelola jendela dari aplikasi yang berjalan di GUI. 
Window Manager hanya bertugas menangani posisi aplikasi di Layar, Window 
manager tidak mempunyai fitur misal Drag and Drop atau fitur canggih lainnya. 


Contoh window Manager adalah iceWM dan GNUStep. 


2.6. Desktop 

Lapisan di atas windows Manager adalah Desktop, ini adalah tampilan 
antarmuka yang langsung berhubungan dengan user dimana user tinggal 
klik,drag, melakukan segala kemudahan hanya dengan mouse. Contoh desktop 
di Linux adalah KDE,LXDE, Gnome, XFace atau EDE. 


2.7. Aplikasi 

Lapisan yang paling atas dari sistem operasi Linux adalah aplikasi, misal Gedit, 
Open Office dan firefox. Sebenarnya masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang 
disediakan sendiri oleh vendor-vendor linux. misalnya untuk kategori jaringan, 


keamanan, editing photo dan lain sebagainya. 


| 


Sistem Operasi 





c. Rangkuman 
Sistem operasi Linux memiliki konsep yang hampir sama dalam hal arsitektur 


dengan sistem operasi lainnya. Perbedaanya adalah bentuk dari disetiap 
komponen pada arsitektur tersebut, antara lain seperti berikut ini. Secara umum, 
arsitektur sistem operasi linux terdiri dari kernel, library, shell, X Windows, 


Windows Manager, desktop dan aplikasi. 


d. Tugas 
1. Diskusikan dengan teman sekelompok berkaitan dengan Arsitektur Sistem 


Operasi Linux yang telah dipelajari di atas, kemudian buatlah kesimpulannya! 
2. Apa yang membedakan antar aarsitektur Sistem Operasi Linux dengan 


Windows? 


e. Test Formatif 
1. Apa yang dimaksud dengan Kernel pada sistem Operasi Linu? Jelaskan! 


2. Pada sistem operasi Linux, kita mengenal istilah Library, Jelaskan 
maksudnya! 
3. Apa yang saudara ketahui tentang KDE dan GNOME? 


f. Lembar Jawaban Test Formatif 


Sistem Operasi 








| 





У ав 
© | 


Sistem Operasi 





a 


g. Lembar Kerja 





Sistem Operasi 





Kegiatan Belajar 03 : Penjadwalan Processor 


a. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari Materi ini, peserta diharapkan dapat : 
e Memahami konsep penjadwalan proses 

e Memahami algoritma penjadwalan 


e Memahami tentang metode penjadwalan processor pada sistem operasi linux 


b. Uraian Materi 


3. Penjadwalan Processor Pada Sistem Operasi Linux 

3.1. Konsep Proses Pada Sistem Operasi 

Sistem operasi mengeksekusi berbagai jenis program. Pada sistem batch 
program tersebut biasanya disebut dengan job, sedangkan pada sistem time 
sharing, program disebut dengan program user atau task. Beberapa buku teks 
menggunakan istilah job atau proses. Proses adalah program yang sedang 
dieksekusi. Eksekusi proses dilakukan secara berurutan. Dalam suatu proses 
terdapat program counter, stack dan daerah data. Penjadwalan merupakan 
kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan 
dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Proses penjadwalan yang 
akan dibahas disini adalah proses penjadwalan sistem operasi Solaris dan Linux. 
Tujuan utama penjadwalan proses optimasi kinerja menurut kriteria tertentu, 


dimana kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja penjadwalan. 


Penjadwalan CPU adalah basis dari multi programming sistem operasi. Dengan 
cara men-switch CPU diantara proses, maka akan berakibat sistem operasi bisa 
membuat komputer produktif. Dalam bab ini kami akan mengenalkan tentang 


dasar dari konsep penjadwalan dan beberapa algoritma penjadwalan. 


Pada sistem Operasi, terdapat 3 tipe penjadwal berada secara bersama-sama 
pada sistem operasi yang kompleks, yaitu: 

a. Penjadwal jangka pendek (short term scheduller) 

Bertugas menjadwalkan alokasi pemroses diantara proses-proses ready di 
memori utama. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk 


memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. 


| 


С. a 
ез a 


Sistem Operasi | у у гі 
ғ ө 
Q 2 





b. Penjadwal jangka menengah (medium term scheduller) 

Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin menunda sebuah 
eksekusi karena membuat permintaan layanan masukan/keluaran atau 
memanggil suatu system call. Proses-proses tertunda tidak dapat membuat 
suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan 
tertunda dihilangkan. Agar ruang memori dapat bermanfaat, maka proses 
dipindah dari memori utama ke memori sekunder agar tersedia ruang untuk 
proses-proses lain. Kapasitas memori utama terbatas untuk sejumlah proses 
aktif. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori 
sekunder disebut swapping. Proses-proses mempunyai kepentingan kecil saat itu 
sebagai proses yang tertunda. Tetapi, begitu kondisi yang membuatnya tertunda 


hilang dan dimasukkan kembali ke memori utama dan ready. 


c. Penjadwal jangka panjang (long term scheduller) 

Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya 

yang harus dieksekusi. Batch biasanya berupa proses-proses dengan 

penggunaan sumber daya yang intensif (yaitu waktu pemroses, memori, 

masukan/keluaran), program-program ini berprioritas rendah, digunakan sebagai 

pengisi (agar pemroses sibuk) selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. 

Meskipun tiap-tiap proses terdiri dari suatu kesatuan yang terpisah namun 

adakalanya proses-proses tersebut butuh untuk saling berinteraksi. Satu proses 

bisa dibangkitkan dari output proses lainnya sebagai input. Pada saat proses 

dieksekusi, akan terjadi perubahan status. Status proses didefiniskan sebagai 

bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung saat itu. Gambar 3.1 

dibawah, ditunjukkan diagram status proses. Status proses terdiri dari : 

a. New, proses sedang dibuat. 

b. Running, proses sedang dieksekusi. 

c. Waiting, proses sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi 
(seperti menunggu untuk menyelesaikan I/O atau menerima sinyal). 

d. Ready, proses menunggu jatah waktu dari CPU untuk diproses. 


e. Terminated, proses telah selesai dieksekusi. 


| 





ж 4; 4 
өс = 


“Же by 
` J è 
“2 


Sistem Operasi 





Secara blog diagram, maka dapat digambarkan sebagai berikut : 











admitted interrupt exit 





terminated 





scheduler dispatch 


I/O or event completion /O or event wait 


Gambar 3.1. Urutan proses pada sistem operasi 
Sumber : http://www.cs.uic.edu/-jbell/CourseNotes/ 
OperatingSystems/3 Processes.html 


Masing-masing proses direpresentasikan oleh Sistem Operasi dengan 


menggunakan Process Control Block (PCB). Informasi yang terdapat pada 


setiap proses meliputi : 


a. 
b. 


Status Proses. New, ready, running, waiting dan terminated. 
Program Counter. Menunjukkan alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh 


proses tersebut. 


. CPU Registers. Register bervariasi tipe dan jumlahnya tergantung arsitektur 


komputer yang bersangkutan. Register-register tersebut terdiri-atas: 
accumulator, index register, stack pointer, dan register serbaguna dan 
beberapa informasi tentang kode kondisi. Selama Program Counter berjalan, 
status informasi harus disimpan pada saat terjadi interrupt. 

Informasi Penjadwalan CPU. Informasi tersebut berisi prioritas dari suatu 
proses, pointer ke antrian penjadwalan, dan beberapa parameter 
penjadwalan yang lainnya. 

Informasi Manajemen Memori. Informasi tersebut berisi nilai (basis) dan limit 
register, page table, atau segment table tergantung pada sistem memory 
yang digunakan oleh sistem operasi. 

Informasi Accounting. Informasi tersebut berisi jumlah CPU dan real time 


yang digunakan, time limits, account numbers, jumlah job atau proses. 


| 


Sistem Operasi 





g. Informasi Status I/O. Informasi tersebut berisi deretan I/O device (seperti tape 
driver) yang dialokasikan untuk proses tersebut, deretan file yang dibuka. 
Swithing proses dari proses satu ke proses berikutnya, ditunjukkan seperti 


gambar berikut ini. 


process P, operating system process Р, 


i interrupt or system call 


executing = 
| save state into PCB, 


е 





- idle | 
= 
reload state from PCB, Қ”: 
idle interrupt or system call executing 
save state into PCB, 
idle 


executing 





Gambar 3.2. Switching proses dari satu proses ke proses berikutnya. 


3.2. Kriteria Penjadwalan 

Algoritma penjadwalan CPU yang berbeda akan memiliki perbedaan properti. 
Untuk memilih algoritma ini harus dipertimbangkan dulu properti-properti 
algoritma tersebut. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk melakukan 


pembandingan algoritma penjadwalan CPU, antara lain: 
1. CPU utilization. Diharapkan agar CPU selalu dalam keadaan sibuk. Utilitas 


CPU dinyatakan dalam bentuk prosen yaitu 0-100%. Namun dalam 


kenyataannya hanya berkisar antara 40-90%. 


| 


Sistem Operasi 





2. Throughput. Adalah banyaknya proses yang selesai dikerjakan dalam satu 
satuan waktu. 

3. Turnaround time. Banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi 
proses, dari mulai menunggu untuk meminta tempat di memori utama, 
menunggu di ready queue, eksekusi oleh CPU, dan mengerjakan 1/0. 

4. Waiting time. Waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu di 
ready queue. Waiting time ini tidak mempengaruhi eksekusi proses dan 
penggunaan І/О. 

5. Response time. Waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani 
hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. 

6. Fairness. Meyakinkan bahwa tiap-tiap proses akan mendapatkan pembagian 


waktupenggunaan CPU secara terbuka (fair). 


3.3. Dispathcer 

Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU 

terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short-term scheduling. 

Fungsi-fungsi yang terkandung di dalamnya meliputi: 

a. Switching context; 

b. Switching ke user-mode; 

c. Melompat ke lokasi tertentu pada user program untuk memulai program. 
Waktu yang diperlukan oleh dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan 


memulai untuk menjalankan proses yang lainnya disebut dispatch latency. 


3.4. Algoritma Penjadwalan 

Proses memerlukan prosesor dan penjadwalan pemakaian 
prosesor. Berdasarkan berbagai ketentuan pada penjadwalan proses serentak, 
dapat disusun teknik penjadwalan prosesor. Dapat dipandang semua proses 


serentak itu sebagai satu kumpulan proses yang memerlukan prosesor. 
Penjadwalan proses didasarkan pada sistem operasi yang menggunakan 


prinsip multiprogramming. Dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk 


beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. 


| 


Sistem Operasi 





Algoritma diperlukan untuk mengatur giliran proses-proses yang ada di ready 
queue yang mengantri untuk dialokasikan ke CPU. Beberapa algoritma 


penjadwalan dijelaskan sebagai berikut : 


3.4.1. First Come First Served (FCFS) Scheduling 

FCFS merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan 

dalam CPU. Dengan menggunakan algoritma ini setiap proses yang berada pada 

status ready dimasukkan kedalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in 
first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu 
yang akan dieksekusi. 

Kelemahan dari algoritma ini: 

e Waiting time rata-ratanya cukup lama. 

e Terjadinya convoy effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu 
1 proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga 
menerapkan konsep non-preemptive, yaitu setiap proses yang sedang 
dieksekusi oleh CPU tidak dapat di-interrupt oleh proses yang lain. 


Pada algoritma ini, maka proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk 
menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Pada skema ini, proses yang 


meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU pertama kali. 


Misalnya terdapat tiga proses yang dapat dengan urutan P7, P2, dan P3 dengan 
waktu CPU-burst dalam milidetik yang diberikan sebagai berikut : 


1 P1 24 
2 P2 3 
3 P3 3 


Gant chart dengan penjadwalan FCFS dapat digambarkan sebagai berikut : 





0 24 27 30 


| 


Sistem Operasi 





Waktu tunggu untuk P1 adalah 0, P2 adalah 24 dan P3 adalah 27 sehingga rata 
rata 
waktu tunggu adalah (0 + 24 + 27)/3 = 17 milidetik. 


Apabila urutannya P2, P3 dan P1 dengan waktu CPU-burst dalam milidetik yang 


diberikan sebagai berikut : 


1 P2 3 
2 P3 3 
3 P1 24 


Maka Gant chart-nya dengan penjadwalan FCFS digambarkan sebagai berikut : 


0 3 6 30 


Waktu tunggu untuk P1 adalah 6, P2 adalah 0 dan P3 adalah 3 sehingga rata- 
rata 
waktu tunggu adalah (6 + 0 + 3)/3 = 3 milidetik. Rata-rata waktu untuk kasus ini 


jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kasus sebelumnya. 


Algoritma FCFS termasuk non-preemptive, karena sekali CPU dialokasikan pada 
suatu proses, maka proses tersebut tetap akan memakai CPU sampai proses 


tersebut melepaskannya (berhenti atau meminta I/O). 


3.4.2. Shortest Job First (SJF) Scheduling 

Pada algoritma ini setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi 
berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek 
untuk setiap proses dan karena hal tersebut maka waiting time rata-ratanya juga 


menjadi pendek. 


Ada beberapa kekurangan dari algoritma ini yaitu: 
e Susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi 


selanjutnya. 


| 


Sistem Operasi 





Proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time 
yang besar pula SJF (Shortest Job First) karena yang dieksekusi terlebih 


dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. 


Algoritma ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu : 


Preemptive. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat 
proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses 
yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh 
CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. 
Preemptive SJF sering disebut juga Shortest-Remaining- Time-First 
scheduling. 

Non-preemptive. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue 
untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU meskipun proses 


yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. 


3.4.3. Priority Scheduling 


Priority Scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan 


proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya 


masing-masing. 


Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara 


lain: 


Time limit. 

Memory requirement. 

Akses file. 

Perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst. 


Tingkat kepentingan proses. 


Pada algoritma ini terdapat 2 macam penjadwalan, yaitu : 


Preemptive. Jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang 
lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang 
sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang 
baru datang tersebut. 

Nonpreemtive. Proses yang baru datang tidak dapat menganggu proses yang 


sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. 


| 


Sistem Operasi 





Kelemahan pada priority scheduling adalah dapat terjadinya indefinite blocking 
(starvation). Solusi dari permasalahan ini adalah aging, yaitu meningkatkan 
prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. 

3.4.4. Round Robin Scheduling 

Algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Setiap proses mendapat jatah 
sebesar time quantum. Jika time quantum-nya habis atau proses sudah selesai, 


CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. 


Semua proses mendapat jatah waktu yang sama dari CPU yaitu (1/n), dan tak 
akan menunggu lebih lama dari (n-1)q dengan q adalah lama 1 quantum. Jika q 
terlalu besar maka akan sama dengan algoritma FCFS. Jika terlalu kecil, akan 


semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu terbuang. 






URUTAN KEJADIAN М teens 
_ setelah satu quantum (2) 
proses dipindahkan 
ke antrian | | Е 
рада posisi suatu proses masih dispatcher disiapkan 
paling belakang (5a berjalan pada akhir guna memilih proses 
quantum (4a) Berikutnya (3) 


suatu proses sudah 


penjadwal CPU |__| CPU dibebaskan | | 
mengalokasikan CPU (5b) selesai sebelum satu 


ke proses selanjutnya quantum berakhir (4b) 
pada antrian ready (6) 


Gambar 3.3. Urutan kejadian algoritma round robin 


Konsep dasar dari algoritma ini adalah dengan menggunakan time- 
sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja 
bersifat preemptive. Setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut 
dengan waktu quantum (quantum time) untuk membatasi waktu proses, 
biasanya 1-100 milidetik. Setelah waktu habis, proses ditunda dan 
ditambahkan pada ready queue. Jika suatu proses memiliki CPU burst 
lebih kecil dibandingkan dengan waktu quantum, maka proses tersebut 


akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat 


| 


С. a 
ез a 


Sistem Operasi | у у гі 
ғ ө 
Q 2 





segera digunakan oleh proses selanjutnya. Sebaliknya, jika suatu proses 
memiliki CPU burst yang lebih besar dibandingkan dengan waktu 
quantum, maka proses tersebut akan dihentikan sementara jika sudah 
mencapai waktu quantum, dan selanjutnya mengantri kembali pada posisi 
ekor dari ready queue, CPU kemudian menjalankan proses berikutnya. 
Jika terdapat n proses pada ready queue dan waktu quantum g, maka 
setiap proses mendapatkan 1/n dari waktu CPU paling banyak g unit 


waktu pada sekali penjadwalan CPU. 


Tidak ada proses yang menunggu lebih dari (n-1)g unit waktu. 
Performansi algoritma round robin dapat dijelaskan sebagai berikut, jika q 
besar, maka yang digunakan adalah algoritma FIFO, tetapi jika q kecil 
maka sering terjadi context switch. Misalkan ada 3 proses: P:, P2, dan P3 
yang meminta pelayanan CPU dengan guantum-time sebesar 4 milidetik, 


maka dapat digambarkan sebagai berikut : 


1 P2 24 
2 P2 3 
3 P3 3 





0 4 1 10 14 18 22 26 30 


Waktu tunggu untuk P7 adalah 6, P2 adalah 4, dan P3 adalah / sehingga rata- 
rata waktu tunggu adalah (6 #4 # 7)/3 - 5.66 milidetik. 


Algoritma Round-Robin ini di satu sisi memiliki keuntungan, yaitu adanya 
keseragaman waktu. Namun di sisi lain, algoritma ini akan terlalu sering 


melakukan switching seperti yang terlihat pada Gambar 3.4. 





a a 
ес = 


е тш 
` ) ө | | 
P {> Sistem Operasi 





Semakin besar guantum-timenya maka switching yang terjadi akan semakin 


sedikit. 


procass та = 10 quanium Content 
switchas 
12 Q 





Gambar 3.4. Waktu quantum yang lebih kecil meningkatkan context switch 


Pada multiprogramming, selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam 
suatu waktu. Sedangkan pada uniprogramming hal ini tidak akan terjadi, karena 


hanya ada satu proses yang berjalan pada saat tertentu. 


Konsep dasar dari multiprogramming ini adalah: suatu proses akan 
menggunakan CPU sampai proses tersebut dalam status wait (misalnya meminta 
I/O) atau selesai. Pada saat wait , maka CPU akan nganggur (idle). Untuk 
mengatasi hal ini, maka CPU dialihkan ke proses lain pada saat suatu proses 


sedang dalam wait, demikian seterusnya. 
3.5. Implementasi Pada Sistem Operasi Linux 


Pada sistem operasi Linux, untuk melihat proses yang sedang terjadi, maka 
digunakan perintah ps. Apabila belum tahu perintah ps itu digunakan untuk apa, 
maka kita bisa tanya ke library menggunakan perintah man, kemudian diikuti 
nama perintahnya (#man ps), kemudian tekan enter, seperti pada gambar 


berikut ini. 


| 


rootdyamta: # man ps— 
NAME 

ps 
SYNOPSIS 

aki 


DESCRIPTION 
os displays intormation about а selection of the active processes 
Чоц want a repetitive update of the selection and the displayed 
information, use (1) instead. 


This version of ps accepts several Kinds of options: 


1 UNIX options, which may be grouped and must be preceded by a dash. 
2 BSC options, which may be grouped and must not be used with a dash. 
ж GNU long options, which are 
Options of different types may be freely mixed, but conflicts can 
There are some synonymous options, which are functionally 
identical, due to the many standards and ps implementations that this 
ps is compatible with. 
SHMPLES 
To see every s on the system using standard syntax: 
ps 
os -ef 
ps -eF 
= 1 | 5 


ps -e 


[D 


0O O O ат 


s son the system using BSD syntax: 
PS b 





Gambar 3.5. Menjalankan perintah man pada Linux 1 


Sedangkan untuk menampilkan proses tree atau memperoleh informasi tentang 
threads dan security info, dapat dilakukan dengan melakukan scroll mouse ke 


arah bawah, sehingga akan diperoleh tampilan seperti berikut ini. 


NN 
П5 -вІН 
ps axjit 


get into about threads: 
ps -eLf 
р5 ахП5 


Security into: 
Puser,ruser,suser,tuser,ft,comm, label 





Gambar 3.6. Menjalankan perintah man pada Linux 2 





Pada sistem operasi Linux Debian, untuk melihat proses yang terjadi dapat 
dilakukan dengan mengetikkan perintah ps pada terminal Linux, seperti berikut 
ini. 
root@yamta:"# ps 

FIO TTY TIME LMD 

49 TTyl NANA AAN AAN aji 
1141 00:00:00 bash 
іїЧ1 00:00:00 man 
їїЧ1 NJARAN NANA 
їїЧ1 00:00:00 ping 
1їч1 00:00:00 man 
їїЧ1 NJARAN NANA 
їїЧ1 NJARAN NANA 
їїЧ1 NJARAN NANA 
їїЧ1 NJARAN NANA 
їїЧ1 NJARAN NANA 
TTYL NJARAN NANA 
їїЧ1 NJARAN NANA 
їїЧ1 00:00:00 ріпе 
їїЧ1 IN Meng DU Me DN Dana ЕЕ 


— 
"тп È 


ШЕ] 
ШЕ 


Doni 


ен 


ШЕ 


Д Ша Ин) 


иии ы 





Gambar 3.7. Contoh proses pada sistem operasi Linux 1 


Jika dijalankan perintah # ps —au, maka akan diperoleh tampilan seperti berikut 


Ini. 


root@yamta:"# ps -au 
Warning: bad ps syntax, a bogus '-'? 
See http:##gitorious. s/blobs/master/Documentat ion“FAg 
USER PID #CPU #MEM К: со [Үү STAT START TIME COMMAND 

1649 o.6 oO, 32 ttul kaka (КИН е. O:0O0 #binflogin -- 
Hoo tTtye 55 10:5! NAN #sbin#getty 384 
НВБВ 11,42 kaka 10:5 0:00 #sbin#getty 3284 
ааа ат aka ШІНЕІ 0:00 #sbin#getty 384 
564 tty5 : 10:5! 0:00 #sbin/g 
B0 tty6 55 10: 5! O:0O0 #sbine#g 
1900 ttuyl 5 10: 5! 0:00 -bash 
1436 ttyl 10:56 0:00 мап р= 
B36 ttyl 10:56 ТЕЗІ = 
684 tty1 :56 0:00 ping localhost 
1276 ttyl 11:22 0:00 Man ps 
Edo ttyl 11: 0:00 ш. 
1276 ttyl 11:01 0:00 
840 tty1 11:21 0:00 
1276 ttyl Шаған 0:00 
840 tty1 11:21 0:00 
1272 ttyl 11:28 0:00 
mE ttyl 11:28 ЖӘНЕ 
1156 tty1 | | ЕШ 


| 

| JAGA D. D, 
| ia = ЛЕТТІ 
| Jaa O70. D, 
| кз н ШЕТКЕ 
| Кее 0.0 0, 
| ТАБЕ 00. 
| tooth “Ga hy 
| lobo: Ot (0. 
root ОЕТ 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


ptty 384 
= 


tty 384 


M = M e Nk Nk [NA к= к= NN ОО ҥе ке к= к= к= ГЫ! 


ЕЕ 


ШЕШ i ІЗ Е am J T РТ H Е 





Gambar 3.8. Contoh proses pada sistem operasi Linux 2 


Sistem Operasi 





Pada sistem Linux, terdapat banyak cara untuk menangani eksekusi-eksekusi 


perintah. Diantaranya, diberi kesempatan untuk membuat daftar perintah dan 


” 


menentukan kapan perintah dijalankan oleh sistem. Misalnya perintah -at 
digunakan untuk memberi peluang menjalankan program berdasarkan waktu 


yang ditentukan. Contoh script pada Linux ditunjukkan pada gambar berikut ini. 


root@yamta:/home/yamta# touch belajar linux 
root@yamta:/home/yamta# at 13.00 

warning: commands will be executed using /bin/sh 
at> ping 192.168.0.1>/home/belajar_ Linux 

ats <ЕОТ> 

job 1 at Wed Dec 11 13:00:00 2013 
root@yamta:/home/yamta# | 





Gambar 3.9. Menjalankan perintah at 


Pada gambar di atas, langkah pertama adalah membuat file pada direktory 
home/yamta/ dengan nama belajar linux. Perintah untuk membuatnya adalah : 
#touch belajar linux 

File di atas sebagai tempat kita menyimpan dan melihat proses. Dengan 
demilian, maka pada Wednesday December 11 2013 jam 13:00 akan terjadi 
proses ping ke IP 192.168.0.1, yang keterangan prosesnya ada pada file 


Ihome/yamta/belajar linux. 


Untuk melihat faktor/elemen lainnya , maka menggunakan perintah ps —u seperti 


gambar berikut ini 


Sistem Operasi 


root@yamta:"# ps -u 
warning: bad ps syntax, perhaps а = 
See htto://g¢itorious. sa balap ae abg Ene mastery ‘Documentation/FAg 
ИНЫЕ н ас ке ИЕ ae START TIME COMMAND 
1849 0.0 0.2 2840 1432 1141 10: Б; 0:00 #binflogin -- 
ih Na nn “0 2780 556 ttuz ШІНІІ 0:00 R 36 
1651 0.0 0, к ӘБВ ttus ШЕНІ 0:00 /sbin/g ЗЕ 
ЕГЕ 3 B0 кіз ЕТ іп: ТШ ЕСШЕ 
18653 0.0 0. ЕНІП 564 tty5 10:45! NAN A ТЕНГЕ 
Lead ML SG 3 Bu 060 = КК ба 0:00 ЕТІНЕ 
1855 0.0 Ò, 4716 1904 ttųi 10: Б! 0:00 -bash 
n60 Ö.Ö ÙÜ, 4066 14356 ttyl 10:56 0:00 man ps 
O.0 0, арат! 10:56 ЕМЕ E 
Oe hs bed ttyl J:56 O:00 ping localhost 
0.0 Ü, El 0:00 Пап ШЕ 
ышк ЭШ. В40 1141 ТШ ЕЕ 
ПИТУ 1276 1їЧ1 КЕЗІП 
АР БИНЕ НП ee 0:00 
0.0 D, 1276 ttyl NAHH 
ИТТЕ O40 ttyl ЗІП 
i ШАР ba 0:00 
.0 0. ай 111 КЕШЕ к 
а а БІБ 11М1 o:00 ping localhost 
ШЕШСЕ СІН ТІ O:00 ps E 


(л (л (л (л (л (л 
+ + 


+ + 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


0 AG AG GA GA 45-404 ыр со es cs 


+ 





Gambar 3.10. Hasil perintah ps -u 


Untuk melihat faktor/elemen lainnya, gunakan option —u (user). %CPU adalah 
presentasi CPU time yang digunakan oleh proses tersebut, %MEM adalah 
presentasi system memori yang digunakan proses, SIZE adalah jumlah memori 
yang digunakan, RSS (Real System Storage) adalah jumlah memori yang 
digunakan, START adalah kapan proses tersebut diaktifkan. Sedangkan pada 
option -u yang disertai untuk mencari proses yang spesifik pemakai. Proses 
diatas hanya terbatas pada proses milik pemakai, dimana pemakai teresbut 


melakukan login. 


Untuk menampilkan proses Parent dan Child maka ketikkan perintah #ps —eH, 


sehingga akan keluar tampilan seperti berikut ini. 


| 


Н dhclient 
ПЕНИ rsysloegd 
2:00:00 аср1й 


п к\п 
Md LI on 


П --1-41Пп 


р ШИШЕ cron 
1843 1141 10:00:00 login 

1855 11м1 10:00:00 hash 

1560 ttyl 10:00:00 man 
1569 Ttyl ШЕБІНЕ 
16878 ttity1 DONO: 
1903 tty1 ШЕБІНЕ 
1908 1141 ТРИИ 
1911 1141 ШЕЛІ 
1916 Ttyl ШЕБІНЕ 
1917 1141 ШЕРЛІ 
1922 1141 DONO: 
1923 tty1 ШИШ AKAN NI) 
1928 tty1 DODO: 
1943 Ttyl DODO: 
1970 tty1 ТРИЕ 
1550 ttyz ТЕЕ 
ІБ51 11,42 ШИШ AN) 
1052 tty4 ШЕШІНЕ 
1855 11,45 ШИШ DN) 
1054 1146 ТЕЕ 

rootdyamta: 


mn 
Ta] 


т co т co co 
агаарга 


Ет и иШ н] 





Gambar 3.11. Hasil perintah ps -u 


Pada gambar di atas terlihat hubungan proses parent dan child. Setelah 
mengetikkan perintah ps -eH kemudian enter, maka proses child muncul dibawah 
proses parent dan proses child ditandai dengan awalan beberapa spasi. Karena 
pada opsi e disini untuk memilih semua proses dan opsi H menghasilkan 


tampilan proses secara hierarki. 


Dengan mengetikkan perintah # ps —ef, maka akan ditampilkan gambar seperti 


berikut ini. 


| 


Sistem Operasi 


ЫЕ! 1651 
root Каа 
root а] я 
Ма! Кае 
ШЕ! 1955 
root THAN 
root 1669 
root КЕЕ 
ЫЕ! 1595 
root 
root 1 
root 1909 
root 1911 
root 1316 
ШЕЕ! Go И р 
ШЕ! 1922 
инан Ча 
raat 1928 
ШЕ! 1943 
gining 1974 
root |2813 
root 
root 
ШЕ! 145: 


rootdyamta: 


oo:00 ЕУ: 
oo:00 -sbine 
00:00 Ashin/ 
oOo:00 Asbhin/ 
oo:00 -bash 
OO°00 пап ps 
ШЕШЕ 

ШЕНІ 

ІШІНЕН 

ШІН 

00:00 х 
D0: 10 [kworker/o:1] 
OO:00 man ps 
80:00 -5 


Ә84й0 1145 
38400 1144 
ЕПТІ 
өтке: 


тї б ПО О 


їп ІШІП ПІ 


"Мин 
OR ee kr 


|| 


cy 
CO 
LN 5 


CO 
‚п-п ст NA È 


ЕНТ 


j— 
L 
DJ 
S m на a 


НЕЕ) 
CO 


00:10 

ШІН -5 
Н 

00:00 -5 
00:00 ping localhost 
00:00 пап р5 eH 
ШЕНІ -5 

00:00 man ps _et 
ШЕНІ -5 


00:00 ps -ef 


Го ГӘ Го BI ra PJ 
Ба әр РӘ 


со Иа ии 

il -e N i 
ше pk Ч 
ш ш 


йе соол пг 


сп п 


ІП 





Gambar 3.12. Hasil perintah ps -ef 
Untuk menampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk hirarki parent/child, 
maka dilakukan dengan mengetikkan perintah # pstree, seperti gambar berikut 


ini. 





Gambar 3.13. Hasil perintah pstree 


| 


Sistem Operasi 





Percobaan diatas menampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk hirarki 
parent/child. Proses parent di sebelah kiri proses child. Sebagai contoh proses 
init sebagai parent (ancestor) dari semua proses pada sistem. Beberapa child 
dari init mempunyai child. Proses login mempunyai proses bash sebagai child. 
Proses bash mempunyai proses child startx. Proses startx mempunyai child xinit 
dan seterusnya. 

Untuk melihat semua PID, maka dilakukan dengan mengetikkan perintah # 


pstree —p, sehingga akan menghasilkan tampilan seperti berikut ini. 


gnome -keyring-d( 35025) ——i gnome -keyring-d 
(gnome -keyring-d 
(gnome-keyring-d 
{qgnome-keyring-d 
{qgnome-keyring-d 
{gnome-keyring-d 
—{qgnome-keyring-d} 
goa-daemon( 3221 )—{qoa-daemon} (3225) 
qsd-printer(3156)——{gsd-printer} (3155) 
qvfts-atec-volume( 3s126)—{gvfs-atfc-voLlume}(312/) 
qvfs-qdu-volume( 31270) 
qvfs-qphoto2-vo(3129) I 
gvfsd(3116) - 
minissdpd( 2969) 
TA AN ONE CA SATE TO SAO RTE Eh 3218) 
{mission-contral } (3223) 





















kaged а ged eel ged aged gy 
SS eS eS 
1 Ladi 
i 
г) 
“Га 
Мем” ым” IR A IA A тшше 


modem-manager( 2096) 
—polLkitd(46/1)—{polkitd} (2686) 
BU SSSA Leet р аван аз 
—{pulseaudio} (3118) 
roc .idmapd( 1683) 
rpc .statd( 1669) 


rpecbind( 1638) 
rsyslogd(1933) {rsyslogd} (1934) 
 Hirsystoga) (1938) 
(rsyslogd (1937) 


жыдан ы асы Бл en Ors tage 
{rtkit -daemon} (2997) 
SETAE Rede Neat 
—Udevd( 4269) 
| ina aa N 
{Udisks -daemon} (3124) 
падне фае KUBA LP 2/43) 
{Upowe rd} (2/44) 





@yamta:/home/yamta# 


Gambar 3.14. Hasil perintah pstree -p 


Sistem Operasi 





Untuk melihat semua PID untuk proses gunakan opsi —p. Jadi , menampilakn 
semua proses pada sistem dalam bentuk hirarki parent/child. Disini 
memberitahukan proses yang sedang berjalan bahwa ada sesuatu yang harus 
dikendalikan. Dan berdasarkan sinyal yang dikirim ini maka dapat bereaksi dan 


administrator dapat menentukan reaksi tersebut. 


Untuk menampilkan proses dan ancestor, maka dilakukan dengan mengetikkan 


perintah # pstree —h, sehingga hasilnya sebagai berikut. 


-Петәсітү---3"|(татасіту)! 
гат арр lLet——(nm- applet | 
аі іса оп - Па) БЕ 1 га 15-08) 
КТ гт а] ре КЕТ = gmome =a] ) 
=—$sh agent 
—trdcher-nlner [—2{ 7 (tracker mire |) 
(таскағ-аТпгі----п”|іІ freacker-atoie} 
3“І | в-сввсіст-тапай))| 
mao" (| (Gan Sasa) 1 


Lor Har y 
—(|odn-sinple sidv) 
























4 айт р 
5 [gate] 
home keyring d——?*| { пполвКвугілд:гі |1 
sid Pakan — { оппа: Парна | 
qad-printer—_{qsd-printer) 
gv is-afc-vollime—{gvis-atc-voluma} 
Di gdu volume 
gw fa-gphotoy -vo 
gu fad 
minissdpd 
sms Lon con rai —2” | {pitsio control) | 
"танат -тагаадця i 
aki ta pel kit) 
=. кпашгЇп=———2*[{риїй виншй1п | | 
= „&@т@рШ 
гс. гато 
rpebind 
=Fsyslogd— 3" | rsyslaga) | 
Pk daaa IKLT -dasauni | 
Wide vt | deel 
LI Ek, = EP Же Л ЕТЕ, га 
“Ly ud sk se daan | 
рома 5—2 ® | {ромео} 1 


Mania Pane; yani a 


Gambar 3.15. Hasil perintah pstree -h 


Untuk menampilkan semua proses (PID, TTY, TIME dan CMD), dilakukan 
dengan mengetikkan perintah $ ps ax | more. Opsi a akan menampilkan semua 
proses yang dihasilkan terminal (TTY). Opsi x menampilkan semua proses yang 
tidak dihasilkan terminal. Secara logika opsi ini sama dengan opsi —e. Terdapa 5 
kolom : PID, TTY, STAT, TIME dan COMMAND. 


| 


Sistem Operasi 





} Т 55 0:04 init [2] 
27”? © 0:00 [kthreadd] 
3 ? 5 9:10 Iksoftirgd/O1 
БҮ © 0:00 [watchdog/0] 
£ Se 0:00 [cpuset] 
B F S< 0:00 [khelper] 
= 7 © 0:00 [Kdevtmpts] 
lg! Се 2:29 [netns] 
kh F 5 0:00 [вүпс supers] 
12 7 5 0:00 [bdi-default] 
13’ ? Se 0:00 [kintegrityd] 
14 ? бе 0:00 [kblockd] 
16 ? © 0:00 Ikhundtaskd| 1 
17 ? 5 G:00 [Kswapd@] = 
ls ? SN 0:00 [ksma] 
19 ? S 0:00 [fsnotify_ mark] 
297? 5 0:00 [сгурїо] 
/" F © 0:00 [khubd] 
ва ? Se 2:09 [ata-sff] 
ass 5 9:00 |всві еп 0) 
99? 5 2:15 [=с51 еп 1] 
33 ? 5 2:20 [Kworker/u:1] 
sd ? 5 GO:G6 [kworker/u:2] 
35 g 5 9:00 |всві еп 2] 
lag 2 © 0:00 []bd2/sdal -6] 
128 ? 5< 0:00 [ext4-dio-unwrit] 
272 ? 55 0:00 udevd --daemon 
391 ? Sa 0:00 [Kpsmoused] 
1638 ? 55 0:00 /sbin/rpebind -w 
1669. 7 55 0:00 /sbin/rpe.statd 
16/4)? 5< 0:00 [rpciod] 
IBYEN? бе 0:00 [nfsiod] 
1683 ? Ss G:00 /usr/sbin/rpe .idmapd 
1933 ? SL 0:00 /usr/sbin/ rsysLogd -c5 





Gambar 3.16. Hasil perintah ps ax | more 


Untuk menampilkan semua proses dalam format daftar penuh, meka perintahnya 


adalah # ps ef | more, sehingga akan menghasilkan tampilan sebagai berikut. 


< „= 









“-2 Sistem Operasi 


[НМЕ ТЕНЕ ТИПП SESS (Ou Т1 1@ йт ШЕШ LOGNAME=root KDG DATA a шыш ната a aa A т шнш a 
һағә/ МІҢІдЫРАТН-7 ПТЕР А 9,0 RAUTHORIT¥Y=~tep/ Libgksu-SraglP/ қай теғіеу СО 0НТЕРН-әгкети»-Тегтітші binor % 
248 рте/1 Hja DO So ps ssi AGENT ріш ЖМ CAG AENT INA io Г aAa cocha r ia: TIF E gpg iU 
ТЕНЧетісғна SHEL a: ħin Bashy Koa a | ОСК ТЕ ај] Pn Пав [ав2 IK Sa AT a] TG. PN] TA] Tia, ATN 
СМТ еа йй HE KEYRING CONTRA -/ка нр ранга céche hey Piag-Tdle ye ШБЕК рет ЕН АШТЫ SOCK = /Apmg; yan df Cae 
Грау гыт" ТЯСРТЕ ssh peSERNAMSay ana SESSION MANAGES <1 coal yanta: imp , ICE SONG nie pantars teed. POE unda/ 3 
8E PATHS Siar lie al emit: Suds ег А Е наг Ыг РЛЫ Jobin SALA DESKTOP SESS INe Тат МАП -л/елг/аайП / ғ» 
Гай инь yana GHE RETHA Piana LANGran US .UTP-8 GORSESS( (ete faolt SHLVieo HOME root LANA DE main ШЕ > 
ME DESKTOP 5ЕСЗЗІІМІ ШеТтін:15 2өргесіӛтед 1ПӘНАМЕ-гооет Яр0 ОАТА OIRS4/uar/enare/ gnome: маг Лосагпага/ fusi 
shana, Ee THET TEN) |ячазй Аа LEITA | TTE; tap Л |ы ragi, Kea іту СГ ИТЕ вауу п, Е г 1 al a ‘ins pe 
asad piel = Da п SAH AGENT Pelan GE AGENT IMF Os/hosa/yasta/. bertahan ring - ТРАЕ, y =s ELERI 
Enta НЕ алаа ЯП. SESSION ee AINA Peng, ee AA Wa 
Wide} (9463846 GRRE METRING CONTROL Sh og yaaa с д ш Еш A NA ТАПРУЕ USER=ecot БЕН MIT 0С поо гуйат а. сас 
Енунігпа-ТӘПЕТЕ/аақ ЦЕНАМ АЛЕ ын Т а SESS TOW _MARAVER | i з удаа И Вар 2 ICE una BB una ata EKSA 
б PATH=; ubr bcil рт SPURT Logan PO Pu PP MN  /ШЕГ рЫ. ГЕШ ШТ: БШ CESK | UF ЗЕ2Э10Н=дат аЛ! MAIL Swara so rek 
Ги а hems yo o ONE KEYAING: БІрезӘ?Е ea Е ТЕ 28 GOMSESSTOMsda laut CHI ML НОЕ, reg АНА Ее М тем 



























CHORE DES TOP Se SS Tih iDethis-le—-deprecated L&I ost кіні DATA | Die fusi share gross fuso local share D Ala P 
пагы МІНОСИГАТНЬ? 215 і дүе, G ХАЦЕНОЯЈ Т терта Ыры ЛЕ „®шшт р гат у COLOR ERP тал; arming “Жү bani sore 
=e pra ote Bn KR гоог +0 зей! AAA fal per “utr bins teran ey Li bee GNOE 


кеттіңа ереді 1 a da LANGUAGE =e Sien HOME=/Nome/yante DESITOP Pra По 22555104 СОО«ТЕ-ЫҒЗ! а: 
ӘоезаозЭовіеБ2амб55287047с.13НбБь650З8 .53899-66379Ғ%2 ONDE “BETAING ТВО вове fanta, cacheyvkeyring ГЮРҮЕ Lod 
Masesyanya ЦЕБЕЦАМЕ тулат а WINDOWPATH=7 PAIP PAS bind fusey/bins/bins/uer/ lor al /gaeags ‘ners gang OTSPLAY 1g 
0 AMG LS UTR - AUTHOR ey wary Guns саа жаН-Ғағ-ұйата-Иғынүғ/батаһаяа ЭНҒІЛ -/Бінң/Бекін ІШМЗЕБЗ LÊ eda Tau Р 
Dis /'nose/ yaaa NOG DATA ODRSq/usr/share/ gnome truer Local/sharesi/usr/share, SSH AUTH SOCK=/home/yamtay .cacheshey 
Lng: TADPYE/cel SSH AGENT РІП 3ВЕС ШЕ AN ара; ADDRESS mini a аБветтасТа/лтар/ сы 5 СИТЕН 14 сі БЕ ТЬЛТЕЕТЕ 
с KONG] SG Tih 2693 SANG. Bf SK Too SES SSIOM IDethis-is-denewcated SESSION MANAGER =La: a A a a HH 
Unis yanta ASA Kea GPa AGENT Ags yasta roche; keyring.: APA A GIO LAUNCHED DESAT oP F 
(Еаупцег/укһаға/тшаісатірнне/ні ы! hak Toe aTa ТЛ W ПЕБКТӢО ETLE P ч 409% DESKTOP STARTUP Tegi mu; ir Bu 
геем афту ТЕШ -A-yasia Ti „лик 
41148 а, rae Bide + Шегі Din'long 10 OF WRFEDER COVTSWwitch «auth жаг. тшп ЕК ЖЫТ ттш, ПШ pda "Raat 
Ён siaa @allaruan Teji wi TPA [= bin; зт шш баШ Г "ы РТЫ Гк ЕНЕШ т/рі|ғ/аһң НОМЕ» ЕВЕ. ЕТЕ = бте оО 
previgused BOOT [MAGE=/boot/walinue-3.2,9-2-486 USL et 0 Lae CUTE TERME ine a 
BVOVINLt 37,581 LANGUAGE =n. VS ian т “де мн  RALEVEL = а МЕО Ерагон тавр уа тт ТНЕУ 
ao The Babah alun at ‚ irs , ТЕБЕН! |а BOT ТИП ее гуи] і 


a a 














Gambar 3.17. Hasil perintah ps ef | more 


Opsi —e f akan menampilkan semua proses dalam format daftar penuh. Jika 
halaman penuh terlihat prompt —More-— di bagian bawah screen, tekan q untuk 


kembali ke prompt perintah. 


c. Rangkuman 

Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem 
operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. 
Proses penjadwalan yang akan dibahas disini adalah proses penjadwalan sistem 
operasi Solaris dan Linux. Tujuan utama penjadwalan proses optimasi kinerja 
menurut kriteria tertentu, dimana kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja 
penjadwalan. Penjadwalan CPU adalah basis dari multi programming 
sistem operasi. Dengan cara men-switch CPU diantara proses, maka akan 


berakibat sistem operasi bisa membuat komputer produktif. 


| 


Sistem Operasi 





d. Tugas 
1. Diskusikan dengan teman sekelompok berkaitan dengan berbagai macam 
algoritma penjadwalan processor, kemudian buatlah kesimpulannyal 


2. Lakukan minimal 10 perintah Linux yang berkaitan dengan Penjadwalan 


Processor? 


e. Test Formatif 
1. Apa yang dimaksud dengan Proses pada sistem Operasi Linux? Jelaskan 


dilengkapi dengan gambar! 
2. Jelaskan prinsip kerja algoritma Round Robin ! 


3. Jelaskan prinsip kerja algoritma FCFS? 


| 


Sistem Operasi 





Sistem Operasi 





& 
“-2 


9- Lembar 


куст 
1111111 





С. a 
ез a 


Sistem Operasi | sf Ф 
“-. 





at? 





Kegiatan Belajar 04 : Manajemen Memori 


a. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari Materi ini, peserta diharapkan dapat : 
e Memahami sistem manajemen Memori 


e Melakukan manejemen memori pada sistem operasi linux 


b. Uraian Materi 

4. Manajemen Memori 

4.1. Pengantar 

Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Memori adalah 
array besar dari word atau byte, yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi 
dari memory berdasarkan nilai dari program counter. Instruksi ini menyebabkan 
penambahan muatan dari dan ke alamat memori tertentu. Instruksi eksekusi 
yang umum, contohnya, pertama mengambil instruksi dari memori. Instruksi 
dikodekan dan mungkin mengambil operand dari memory. Setelah instruksi 
dieksekusi pada operand, hasilnya ada yang dikirim kembali ke memory. Unit 
memory hanya merupakan deretan alamat memory, tanpa tahu bagaimana 
membangkitkan (instruction counter, indexing, indirection, literal address dan 
lainnya) atau untuk apa (instruksi atau data). Oleh karena itu, kita dapat 
mengabaikan bagaimana alamat memori dibangkitkan oleh program, yang lebih 
menarik bagaimana deretan alamat memori dibangkitkan oleh program yang 


sedang berjalan. 


Pengikatan alamat adalah cara instruksi dan data (yang berada di disk sebagai 
file yang dapat dieksekusi) dipetakan ke alamat memori. Sebagian besar sistem 
memperbolehkan sebuah proses user (user process) untuk meletakkan di 
sembarang tempat dari memori fisik. Sehingga, meskipun alamat dari komputer 
dimulai pada 00000, alamat pertama dari proses user tidak perlu harus dimulai 
00000. Alamat pada source program umumnya merupakan alamat simbolik. 
Sebuah compiler biasanya melakukan pengikatan alamat simbolik (symbolic 
address) ke alamat relokasi dipindah (relocatable address). Misalnya compiler 


mengikatkan alamat simbolik ke alamat relokasi -4 byte from the beginning of 


| 





D 5 


a 
ae 


Sistem Operasi 





this module”. Editor Linkage mengikatkan alamat relokasi ini ke alamat absolute 
(absolute addresses) 74014”. 


Instruksi pengikatan instruksi dan data ke alamat memori dapat dilakukan pada 

saat : 

e Compile time : Jika lokasi memori diketahui sejak awal, kode absolut dapat 
dibangkitkan, apabila terjadi perubahan alamat awal harus dilakukan 
kompilasi ulang. 

e Load time : Harus membangkitkan kode relokasi jika lokasi memori tidak 
diketahui pada saat waktu kompilasi. 

e Execution time : Pengikatan ditunda sampai waktu eksekusi jika proses 
dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke 
segmen memori lain. Memerlukan dukungan perangkat keras untuk 


memetakan alamat (misalnya register basis dan limit). 


4.2. Alamat Logika dan Alamat Fisik 

Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika (logical address) 
dimana alamat terlihat sebagai uni memory yang disebut alamat fisik (physical 
address). Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang 


alamat logika ke ruang alamat fisik. 


Hasil skema waktu kompilasi dan waktu pengikatan alamat pada alamat logika 
dan alamat memori adalah sama. Tetapi hasil skema waktu pengikatan alamat 
waktu eksekusi berbeda. dalam hal ini, alamat logika disebut dengan alamat 
maya (virtual address). Himpunan dari semua alamat logika yang dibangkitkan 
oleh program disebut dengan ruang alamat logika (logical address space); 
himpunan dari semua alamat fisik yang berhubungan dengan alamat logika 


disebut dengan ruang alamat fisik (physical address space). 


Memory Manajement Unit (MMU) adalah perangkat keras yang memetakan 
alamat virtual ke alamat fisik. Pada skema MMU, nilai register relokasi 
tambahkan ke setiap alamat yang dibangkitkan oleh proses user pada waktu 


dikirim ke memori. 


| 


Sistem Operasi 





Register basis disebut register relokasi. Nilai dari register relokasi ditambahkan 
ke setiap alamat yang dibangkitkan oleh proses user pada waktu dikirim ke 
memori. sebagai contoh, apabila basis 14000, maka user mencoba 


menempatkan ke alamat lokasi 0 dan secara dinamis direlokasi ke lokasi 14000. 


Pengaksesan ke lokasi logika 346, maka akan dipetakan ke lokasi 14346, seperti 


pada gambar berikut ini. 






relocation 
register 


| 14000 | 
















ohysical 
address 


logical 
address 





memory 





Gambar 4.1. Relokasi dinamis menggunakan register relokasi 


User program tidak pernah melihat alamat fisik secara real. Program dapat 
membuat sebuah penunjuk ke lokasi 346, mengirimkan ke memory, 
memanipulasinya, membandingkan dengan alamat lain, semua menggunakan 
alamat 346. Hanya ketika digunakan sebagai alamat memory akan direlokasi 


secara relatif ke register basis. 


> 


- 


Sistem Operasi 





4.3. Swapping 

Sebuah proses harus berada di memori untuk dieksekusi. Proses juga dapat 
ditukar (swap) sementara keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa 
kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Backing store berupa disk besar 
dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan copy dari semua memory 
image untuk semua user, sistem juga harus menyediakan akses langsung ke 
memory image tersebut. Contohnya, sebuah lingkungan multiprogramming 
dengan penjadwalan CPU menggunakan algoritma round-robin. Pada saat waktu 
kuantum berakhir, manajer memori akan memulai untuk menukar proses yang 
baru selesai keluar dan menukar proses lain ke dalam memori yang dibebaskan 


seperti pada gambar berikut ini. 


operating 


sysiem 







swap out 


swap in 





user 
space 


backing store 


main memory 


Gambar 4.2. Proses Swapping 


Pada waktu berjalan, penjadwal CPU (CPU scheduler) akan mengalokasikan 
sejumlah waktu untuk proses yang lain di memori. Ketika masing-masing proses 
menyelesaikan waktu kuantum-nya, akan ditukar dengan proses yang lain. 
Kebijakan penukaran juga dapat digunakan pada algoritma penjadwalan 


berbasis prioritas. Jika proses mempunyai prioritas lebih tinggi datang dan 


Sistem Operasi 





meminta layanan, memori akan swap out proses dengan prioritas lebih rendah 
sehingga proses dengan prioritas lebih tinggi dapat di-load dan dieksekusi. 
Umumnya sebuah proses yang di-swap out akan menukar kembali ke ruang 
memori yang sama dengan sebelumnya. Jika proses pengikatan dilakukan pada 


saat load-time, maka proses tidak dapat dipindah ke lokasi yang berbeda. 


Apabila CPU scheduler memutuskan untuk mengeksekusi proses, maka sistem 
operasi akan memanggil dispatcher. Dispatcher memeriksa untuk melihat apakah 
proses selanjutnya pada ready queue ada di memori. Jika tidak dan tidak 
terdapat cukup memori bebas, maka dispatcher swap out sebuah proses yang 
ada di memori dan swap in proses tersebut. Kemudian reload register ke 
keadaan normal. Teknik swapping yang sudah dimodifikasi ditemui pada 
beberapa sistem misalnya Linux, UNIX dan Windows. Pada sistem operasi linux 
Untuk melakukan pengecekan sisa dan kapasitas RAM kita baik phisycall 


maupun swap nya gunakan perintah : free —m, seperti pada gambar berikut ini. 


root@yamta:/home/yamta# Tree -m 


total used Tree shared buffers cached 
Mem : 502 438 64 © 56 241 
-/+ buffers/cache: 139 363 
Swap : 382 Gi 382 


root@yamta:/home/yamta# fj 





Gambar 4.3. Hasil perintah free —m 


Untuk mengecek sisa kapasitas hardisk dan penggunaan hardisk kita pada 


terminal, maka digunakan perintah : df, seperti pada gambar berikut ini. 





Sistem Operasi 


root@yamta:/home/yamta# df 














Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Moun 
ted on 

rootfs 7867856 3514380 3953812 48% / 
идем 10240 Б 10240 (5% /dev 
‘tmpfs 51486 608 50872 295 Arun 
/dev/disk/by-uuid/883d8dab-c92e-49ac-b78f-e54484c91922 7867856 3514380 3953812 48% / 
tmp fs 5120 (| 5128 Gs Arun 
flock 

tmpfs 181380 312 181008 l% /run 
/shm 


root@yamta: /home/yamta# 








Gambar 4.4. Hasil perintah df 


Untuk melihat dalam satuan MB ketikkan perintah : df —h, sehingga akan 


dihasilkan gambar sebagai berikut : 


root@yamta:/home/yamta# df -h 
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 
rootfs 7.6а 3.46 3.86 48% / 









udev 10M 9 10M 0% /dev 
tmpfs 51M 608K БМ 2% Arun 
Adev/disk/by -uuid/883d8dab-c92e-49ac -b78f-e5bd84c 91922 7.60 3.40 3.86 48% / 

tmpfs 5.0M 9 5.0M 8% /run/lock 
tmpfs 178M 372K 177M 1% /run/shm 


root@yamta:/home/yamta# fj 


Gambar 4.5. Hasil perintah df —h 


Untuk melihat kapasitas memory, maka ketikkan perintah : free -m, sehingga 


akan dihasilkan gambar sebagai berikut : 


root@yamta:/home/yamta# free -m 






total used free shared buffers cached 
Мет: 50? 437 65 © 57 241 
-/+ buffers/cache: 138 364 
омар: 382 © 382 






root@yamta:/home/yamta# II 





Gambar 4.6. Hasil perintah free —m 


| 


Sistem Operasi 





Sedangkan untuk melihat besarnya memory virtual, dilakukan dengan cara 


mengetikkan perintah vmstat seperti pada gambar berikut ini. 


root@yamta: /home/yamta# vmstat 


procs ----------- memory---------- --- Swap-- ----- jo---- -system-- ---- сри---- 
r b swpd free buff cache sl 50 bi bo in cs us sy id wa 
1 9 О 67092 58452 247412 © © 6 i 20 4 8 198 8 
rootfyamta:/home/yamta# IJ 


Gambar 4.7. Hasil perintah free -m 


c. Rangkuman 

Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Memori adalah 
array besar dari word atau byte, yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi 
dari memory berdasarkan nilai dari program counter. Instruksi ini menyebabkan 
penambahan muatan dari dan ke alamat memori tertentu. Instruksi eksekusi 
yang umum, contohnya, pertama mengambil instruksi dari memori. Instruksi 
dikodekan dan mungkin mengambil operand dari memory. Setelah instruksi 
dieksekusi pada operand, hasilnya ada yang dikirim kembali ke memory. Unit 
memory hanya merupakan deretan alamat memory, tanpa tahu bagaimana 
membangkitkan (instruction counter, indexing, indirection, literal address dan 
lainnya) atau untuk apa (instruksi atau data). Oleh karena itu, kita dapat 
mengabaikan bagaimana alamat memori dibangkitkan oleh program, yang lebih 
menarik bagaimana deretan alamat memori dibangkitkan oleh program yang 


sedang berjalan. 


Beberapa perintah linux dapat digunakan untuk melihat besarnya kapasitas 


harddisk maupun memory, misalnya free —m, df, df —h, vmstat dan sebagainya. 


d. Tugas 
1. Diskusikan dengan teman sekelompok berkaitan dengan sistem manajemen 
memori pada Sistem Operasi Linux yang telah dipelajari di atas, kemudian 


buatlah kesimpulannya! 


| 





= a 
с AN 


{ 
тр 5 Sistem Operasi 
SA istem Operasi 
«0 






2. Lakukan praktikum untuk melihat besarnya kapasitas harddisk dan memory 


pada komputer saudara, kemudian buatlah laporan praktikumnyal 


e. Test Formatif 
1. Apa fungsi memory Utama pada komputer? 


2. Bagaimana cara mengetahui besarnya memory pada sistem operasi linux? 


f. Lembar Jawaban Test Formatif 


Sistem Operasi 





Sistem Operasi 





g. Lembar Kerja 0 


сасе ый а САЛЫН 
_ 
tite} ttt EE EE 
_ EE EE EE 





Sistem Operasi 





Kegiatan Belajar 05 : Manajemen Input / Output (I/O) 


a. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari Materi ini, peserta diharapkan dapat : 
e Memahami sistem masukan. 

e Memahami fungsi masukan. 

e Memahami struktur masukan. 

e Memahami teknik input / output. 

e Memahami sistem keluaran. 

e Memahami fungsi keluaran. 


e Memahami struktur keluaran. 


b. Uraian Materi 

5.1. Sistem Manajemen Input / Output (I/O) 

Sistem komputer memiliki tiga komponen utama, yaitu : CPU, memori (primer 
dan sekunder), dan peralatan masukan/keluaran (I/O devices) seperti printer, 
monitor, keyboard, mouse, dan modem. Modul I/O merupakan peralatan 
antarmuka (interface) bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu 
atau lebih perangkat peripheral. Modul I/O tidak hanya sekedar modul 
penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi 


komunikasi antara peripheral dan bus komputer. 


Ada beberapa alasan mengapa piranti — piranti tidak langsung dihubungkan 

dengan bus sistem komputer, yaitu : 

e Bervariasinya metode operasi piranti peripheral, sehingga tidak praktis apabila 
sistem komputer herus menangani berbagai macam sisem operasi piranti 
peripheral tersebut. 

e Kecepatan transfer data piranti peripheral umumnya lebih lambat dari pada 
laju transfer data pada CPU maupun memori. 

e Format data dan panjang data pada piranti peripheral seringkali berbeda 


dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. 


Dari beberapa alasan diatas, modul I/O memiliki dua buah fungsi utama, yaitu : 


e Sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem. 


| 





2 A 
E ды 


LS 5 Sistem Operasi 
y ref > istem Operasi 






e Sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan 


menggunakan link data tertentu. 


5.2. Sistem Masukan dan Keluaran Komputer 

Modul I/O dapat menjalankan tugasnya, dengan cara menjembatani CPU dan 
memori dengan dunia luar merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti 
mempelajari sistem I/O suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur 


modul I/O. Pada gambar 5.1 di bawah ini menyajikan model secara umum modul 


I/O. 

Address Lines 

Bus 

Data Lints Sistem 
Control Lines 
Link ke 
Peripheral 
lain 





Gambar 5.1. Modul I/O secara Umum 


5.3. Fungsi Modul I/O 

Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung 
jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung 
jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori 
utama ataupun dengan register — register CPU. Dalam mewujudkan hal ini, 
diperlukan antarmuka internal dengan komputer (CPU dan memori utama) dan 
antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi — fungsi 
pengontrolan. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul I/O dapat dibagi 


menjadi beberapa katagori, yaitu: 


С. a 
ез a 


Sistem Operasi | sf Ф 
“-. 





“” 





e Kontrol dan pewaktuan. 

e Komunikasi CPU. 

e Komunikasi perangkat eksternal. 
e Pem-buffer-an data. 


е Deteksi kesalahan. 


Fungsi kontrol dan pewaktuan (control & timing) merupakan hal yang penting 
untuk mensinkronkan kerja masing — masing komponen penyusun komputer. 
Dalam sekali waktu CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat 
dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang 
beragam, baik dengan perangkat internal seperti register — register, memori 
utama, memori sekunder, perangkat peripheral. Proses tersebut bisa berjalan 
apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatur sistem secara 
keseluruhan. Contoh kontrol pemindahan data dari peripheral ke CPU melalui 
sebuah modul I/O dapat meliputi langkah — langkah berikut ini : 
e Permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I/O. 
Modul I/O memberi jawaban atas permintaan CPU. 
e Apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan 
mengirimkan perintah ke modul I/O. 
e Modul I/O akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral. 
e Selanjutnya data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data 
dan kecepatan transfer oleh modul I/O sehingga paket — paket data dapat 
diterima CPU dengan baik. 


Transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus, maka interaksi CPU 
dan modul I/O akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah arbitrasi bus atau 
lebih. Adapun fungsi komunikasi antara CPU dan modul I/O meliputi proses — 
proses berikut : 

e Command Decoding, yaitu modul I/O menerima perintah — perintah dari CPU 
yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus kontrol. Misalnya, sebuah modul I/O 
untuk disk dapat menerima perintah: Read sector, Scan record ID, Format 
disk. 

e Data, pertukaran data antara CPU dan modul I/O melalui bus data. 


e Status Reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat 


Sistem Operasi 





peripheral, umumnya berupa status kondisi Busy atau Ready. Juga status 
bermacam — macam kondisi kesalahan (error). 

e Address Recognition, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer 
dapat dihubungi atau dipanggil maka harus memiliki alamat yang unik, begitu 
pula pada perangkat peripheral, sehingga setiap modul I/O harus mengetahui 
alamat peripheral yang dikontrolnya. 

Pada sisi modul I/O ke perangkat peripheral juga terdapat komunikasi yang 


meliputi komunikasi data, kontrol maupun status. Perhatikan gambar 5.2 berikut. 


Kontrol dan modul /O Data dan dan ke modul 1/0 


Status ke modul 1/0 


Logika 


Iransduse! 


Data ke dan dari luar 





Gambar 5.2. Skema perangkat Periferal 


Fungsi selanjutnya adalah buffering. Tujuan utama buffering adalah 
mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari 
perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Umumnya laju 
transfer data dari perangkat peripheral lebih lambat dari kecepatan CPU maupun 
media penyimpan. 

Fungsi terakhir adalah deteksi kesalahan. Apabila pada perangkat peripheral 
terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan 
melaporkan kesalahan tersebut. Misal informasi kesalahan pada peripheral 
printer seperti: kertas tergulung, pinta habis, kertas habis, dan lain — lain. Teknik 


yang umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. 


| 


Sistem Operasi 





5.4. Struktur Modul I/O 
Terdapat berbagai macam modul I/O seiring perkembangan komputer itu sendiri, 
contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang sering disebut PPI 


(Programmable Peripheral Interface). 


Bagaimanapun kompleksitas suatu modul I/O, terdapat kemiripan struktur, 


seperti terlihat pada gambar 5.3. berikut ini. 


Antarmuka ke Antarmuka ke 
Bus System Peripheral 
Data 
Data Register External 
Saluran l = Device Status 
Data Interface 
Logic ` 
Status/Control Register И COMO 
Saluran 
Alamat Data 
External 
Device 
interace Status 
Saluran Logic 


Kontrol Control 





Gambar 5.3. Blok diagram struktur Modul I/O 


Antarmuka modul I/O ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat tiga saluran, 
yaitu saluran data, saluran alamat dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah 
blok logika I/O yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka 


peripheral, terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. 


5.5. Teknik Masukan dan Keluaran 

Terdapat tiga buah teknik dalam operasi I/O, yaitu: I/O terprogram, interrupt — 
driven YO, dan DMA (Direct Memory Access). Ketiganya memiliki keunggulan 
maupun kelemahan, yang penggunaannya disesuaikan sesuai unjuk kerja 


masing — masing teknik. 


| 


Sistem Operasi 





5.5.1. /О Тегргодгат 
Pada I/O terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU 
mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara 
langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan 
monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai 
operasi I/O selesai dilakukan modul I/O sehingga akan membuang waktu, 
apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul I/O tidak 
dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses — proses yang 
diinteruksikan padanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai 
operasi lengkap dilaksanakan. Untuk melaksanakan perintah — perintah 1/O, 
CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul I/O dan perangkat 
peripheralnya sehingga terspesifikasi secara khusus dan sebuah perintah 1/O 
yang akan dilakukan. Terdapat empat klasifikasi perintah I/O, yaitu: 
e Perintah control. 
Perintah ini digunkan untuk mengaktivasi perangkat peripheral dan 
pemberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. 
e Perintah test. 
Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O 
dan peripheralnya. CPU perlu mengetahui perangkat peripheralnya dalam 
keadaan aktif dan siap digunakan, juga untuk mengetahui operasi — operasi 
I/O yang dijalankan serta mendeteksi kesalahannya. 
e Perintah read. 
Perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data kemudian 
menaruh dalam buffer internal. Proses selanjutnya paket data dikirim melalui 
bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. 
e Perintah write. 
Perintah ini kebalikan dari read. CPU memerintahkan modul I/O untuk 
mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat peripheral 
tujuan data tersebut. 
Dalam teknik I/O terprogram, terdapat dua macam inplementasi perintah 1/O 
yang tertuang dalam instruksi I/O, yaitu: memory-mapped I/O dan isolated I/O. 
Dalam memory-mapped I/O, terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan 
perangkat I/O. CPU memperlakukan register status dan register data modul 1/O 


sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk 


| 


Ё. a 
ез a 


+ 5 


mengakses baik memori maupun perangkat I/O. Konskuensinya adalah 





Sistem Operasi 


diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk 
penulisan. Keuntungan memory-mapped I/O adalah efisien dalam pemrograman, 


namun memakan banyak ruang memori alamat. 


Dalam teknik isolated I/O, dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi 
memori dan ruang pengalamatan bagi I/O. Dengan teknik ini diperlukan bus yang 
dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran 
perintah output. Keuntungan isolated I/O adalah sedikitnya instruksi 1/0. 
5.5.2. Interrupt — Driven I/O 
Teknik interrupt — driven I/O memungkinkan proses tidak membuang — buang 
waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O, 
bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O maka CPU akan melakukan 
eksekusi perintah — perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai 
menjalankan instruksi yang diberikan padanya akan melakukan interupsi pada 
CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini kendali perintah masih 
menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun 
pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik 
sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus 
sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Cara kerja teknik interupsi di sisi 
modul I/O adalah modul I/O menerima perintah, misal read. Kemudian modul I/O 
melaksanakan perintah pembacaan dari peripheral dan meletakkan paket data 
ke register data modul I/O, selanjutnya modul mengeluarkan sinyal interupsi ke 
CPU melalui saluran kontrol. Kemudian modul menunggu datanya diminta CPU. 
Saat permintaan terjadi, modul meletakkan data pada bus data dan modul siap 
menerima perintah selanjutnya. Pengolahan interupsi saat perangkat I/O telah 
menyelesaikan sebuah operasi I/O adalah sebagai berikut : 
e Perangkat I/O akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. 
e CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankannya kemudian merespon 
interupsi. 
e CPU memeriksa interupsi tersebut, kalau valid maka CPU akan mengirimkan 
sinyal acknowledgment ke perangkat I/O untuk menghentikan interupsinya. 
e CPU mempersiapkan pengontrolan transfer ke routine interupsi. Hal 


yang dilakukan adalah menyimpan informasi yang diperlukan untuk 


| 


Sistem Operasi 





melanjutkan operasi yang tadi dijalankan sebelum adanya interupsi. Informasi 
yang diperlukan berupa : (a). Status prosesor, berisi register yang dipanggil 
PSW (program status word). (b). Lokasi intruksi berikutnya yang akan 
dieksekusi. Informasi tersebut kemudian disimpan dalam stack pengontrol 
sistem. 

e Kemudian CPU akan menyimpan PC (program counter) eksekusi sebelum 
interupsi ke stack pengontrol bersama informasi PSW. Selanjutnya 
mempersiapkan PC untuk penanganan interupsi. 

e Selanjutnya CPU memproses interupsi sempai selesai. 

e Apabila pengolahan interupsi selasai, CPU akan memanggil kembali 
informasi yang telah disimpan pada stack pengontrol untuk meneruskan 


operasi sebelum interupsi. 


5.5.3. Direct Memory Access (DMA) 

Teknik yang dijelaskan sebelumnya yaitu I/O terprogram dan Interrupt-Driven I/O 
memiliki kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan 
CPU secara langsung. Hal ini berimplikasi pada : 

e Kelajuan transfer I/O yang tergantung pada kecepatan operasi CPU. 


e Kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. 


Bertolak dari kelemahan di atas, apalagi untuk menangani transfer data 
bervolume besar dikembangkan teknik yang lebih baik, dikenal dengan Direct 
Memory Access (DMA). Blok diagram modul DMA terlihat pada gambar 5.4 
berikut : 


| 





Register 


Alamat 


DMA Request 


DMA Acknowledge Kontrol 
Interrupt Loqika 
Read 


Write 





Gambar 5.4. Diagram Modul DMA 


Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA, 
CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap 
pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian CPU dapat menjalankan 


proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. 


Dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan 
pengambilalihan kontrol bus dari CPU. Untuk itu DMA akan menggunakan bus 
bila CPU tidak menggunakannya atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan 
sementara penggunaan bus. Teknik terakhir lebih umum digunakan, sering 
disebut cycle-stealing, karena modul DMA mengambil alih siklus bus. 
Penghentian sementara penggunaan bus bukanlah bentuk interupsi, melainkan 
hanyalah penghentian proses sesaat yang berimplikasi hanya pada kelambatan 


eksekusi CPU saja. 


5.6. Perangkat External 
Mesin komputer akan memiliki nilai apabila bisa berinteraksi dengan dunia luar. 


Lebih dari itu, komputer tidak akan berfungsi apabila tidak dapat berinteraksi 


| 


Sistem Operasi 





dengan dunia luar. Ambil contoh saja, bagaimana kita bisa menginstruksikan 
CPU untuk melakukan suatu operasi apabila tidak ada keyboard. Bagaimana kita 
melihat hasil kerja sistem komputer apabilabila tidak ada monitor. Keyboard dan 
monitor tergolang dalam perangkat eksternal komputer. Perangkat eksternal atau 
lebih umum disebut peripheral tersambung dalam sistem CPU melalui perangat 
pengendalinya, yaitu modul I/O seperti telah dijelaskan sebelumnya. Secara 
umum perangkat eksternal diklasifikasikan menjadi 3 katagori: 

e Human Readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia 
sebagai pengguna komputer. Contohnya: monitor, keyboard, mouse, printer, 
joystick, disk drive. 

e Machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan. 
Biasanya berupa modul sensor dan tranduser untuk monitoring dan kontrol 
suatu peralatan atau sistem. 

e Communication, yatu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak 


jauh. Misalnya: NIC dan modem. 


Pengklasifikasian juga bisa berdasarkan arah datanya, yaitu perangkat output, 
perangkat input dan kombinasi output-input. Contoh perangkat output: monitor, 
proyektor dan printer. Perangkat input misalnya : keyboard, mouse, joystick, 


scanner, mark reader, bar code reader. 


c. Rangkuman 

Sistem komputer memiliki tiga komponen utama, yaitu : CPU, memori (primer 
dan sekunder), dan peralatan masukan/keluaran (I/O devices) seperti printer, 
monitor, keyboard, mouse, dan modem. Modul I/O merupakan peralatan 
antarmuka (interface) bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu 
atau lebih perangkat peripheral. Modul I/O tidak hanya sekedar modul 
penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi 


komunikasi antara peripheral dan bus komputer. 


| 





„Ё. a 
ез Ай 


Sistem Operasi a.) => 
^2 
с 


d. Tugas 
1. Diskusikan dengan teman sekelompok berkaitan dengan sistem manajemen 


I/O pada Sistem Operasi Linux yang telah dipelajari di atas, kemudian buatlah 


kesimpulannya! 
2. Lakukan Praktikum menggunakan sistem operasi Linux berkaitan dengan 


manajemen I/O dengan perintah echo, cat, more, sort, grep, wc dan cut. 


e. Test Formatif 


1. Apa yang dimaksud dengan sistem Input, Proses, Output pada sistem 
Komputer?! 


2. Sebutkan jenis-jenis perangkat Pemroses! 


f. Lembar Jawaban Test Formatif 





е A, 
f = 
“-. 








Sistem Operasi 


Aa” 


Г; 
© 
5 
Ф 
Q 

ө, 
= 
Ф 
ч» 

2 

2 


Lembar Kerja 





a W OO 





Sistem Operasi 





Kegiatan Belajar 06 : Linuk Boot ing Process 


a. Tujuan Pembelajaran 


Setelah mempelajari Materi ini, peserta diharapkan dapat : 


Mengetahui inisialisasi booting proses pada sistem operasi 


Melakukan inisialisasi booting proses pada sistem operasi linux 


b. Uraian Materi 


6. 


Linux Booting Process 


6.1. Booting dan Linux Init Process 


Booting merupakan suatu proses pada sistem operasi ketika suatu laptop atau 


komputer dihidupkan pertama kali. Urutan proses booting pada sistem operasi 


linux, secara umum adalah sebagai berikut : 


1. 


BIOS: Basic Input/Output System merupakan interface level paling bawah 
yang menghubungkan antara komputer dan periperalnya. BIOS melakukan 
pengecekan integritas memori dan mencari instruksi pada Master Boot 


Record (MBR) yang terdapat pada floppy drive atau harddisk. 


. MBR menjalankan boot loader. Pada sistem operasi LInux, boot loader yang 


sering dipakai adalah LILO (Linux Loader) dan GRUB (GRand Unified Boot 
loader). Pada Red Hat dan Turunannya menggunakan GRUB sebagai boot 


loader. 


. LILO/GRUB akan membaca label sistem operasi yang kernelnya akan 


dijalankan. Pada boot loader inilah sistem operasi mulai dipanggil. Untuk 


mengkonfigurasi file grub, buka filenya di /boot/grub/grub.conf 


. Setelah itu, tanggung jawab untuk booting diserahkan ke kernel. Setelah itu, 


kernel akan menampilkan versi dari kernel yang dipergunakan, mengecek 


status SELinux, mengecek paritisi swap, mengecek memory, dan sebagainya. 


. Kernel yang dipanggil oleh bootloader kemudian menjalankan program init, 


yaitu proses yang menjadi dasar dari proses-proses yang lain. Ini dikenal 
dengan nama The First Process. Proses ini mengacu pada script yang ada di 


file /etc/rc.d/rc.sysinit. 


. Program init kemudian menentukan jenis runlevel yang terletak pada file 


/etc/inittab. Berdasarkan pada run-level, script kemudian menjalankan 


Sistem Operasi 





berbagai proses lain yang dibutuhkan oleh sistem sehingga sistem dapat 


berfungsi dan digunakan. 


Runlevel adalah suatu parameter yang mengatur layanan yang akan dijalankan 
misalnya single user, reboot, shutdown, dan sebagainya. Program untuk 
mengatur runlevel ini adalah init yang terletak pada direktori /etc/inittab, seperti 


pada gambar berikut ini. 


File Edit View Search Terminal Help 





GNU nano 2.2.8 File: /etc/inittab 


Ё fete/inittab: init(8) configuration. 
# Sid: inittab,v 1.91 2002/01/25 13:35:21 miguels Exp $ 


, The default runlevel. 
id:Zž:initdefault: - 





# Boot-time system confiquration/initialization script. 
# This is run first except when booting in emergency (-b) mode. 
Si: :sysSinit:/f/eate/init .d/rcs 





# What to do in single-user mode. 
~~ iS iwalt :/sbin/sulegin 





fetc/init.d executes the § and K scripts upon change 
of runlevel. 







RunlLevel © is halt. 
Runlevel 1 is single-user. 
Runlevels 2-5 are multi-user. 


Cur Pos 
To Spell 





1 Writelut fe Read File gj Prev Page ШИ Cut Text 
Justify a) Where Is WI Next Page ga UnCut Text 


ple 
Hi 





Gambar 6.1. Run level pada OS Linux 


Linux mempunyai 6 state operasi dimana -6” adalah halt, -“ adalah single user, 
—&" digunakan untuk multiuser. Berdasarkan sistem boot, Linux sistem akan 
melakukan : 

e Mengeksekusi program /sbin/init yang memulai semua proses-proses lain. 
Program ini akan diberikan ke mesin oleh proses awal yang didefinisikan pada 
file/etc/inittab. 

e Komputer akan di-booting ke runlevel yang didefinisikan oleh baris initdefault 


pada file /etc/inittab. Pada gambar di atas, defaultnya adalah id:2:initdefault. 


Sistem Operasi 





e Satu dari proses-proses yang dimulai oleh init adalah /sbin/rc. Skrip ini 
menjalankan sekumpulan skrip pada direktory /etc/rc.d/rcO.d/, /etc/rc.d/rc1.d, 
/etc/rc.d/rc2.d dan seterusnya. 

e Skrip pada direktory tersebut dieksekusi pada setiap boot state dari oeprasi 
sampai menjadi operasi yang lengkap. Skrip mulai dengan S yang merupakan 
skrip startup sedangkan skrip yang dimulai dengan K menandakan skrip 
shutdown (kill). Angka yang mengikuti huruf tersebut merupakan urutan 


eksekusi (terendah ke tertinggi) 


c. Rangkuman 

Booting merupakan suatu proses pada sistem operasi ketika suatu laptop atau 
komputer dihidupkan pertama kali.  Runlevel adalah suatu parameter yang 
mengatur layanan yang akan dijalankan misalnya single user, reboot, shutdown, 
dan sebagainya. Program untuk mengatur runlevel ini adalah init yang terletak 


pada direktori /etc/inittab. 


d. Tugas 

1. Diskusikan dengan teman sekelompok berkaitan dengan runlevel yang ada 
pada Sistem Operasi Linux yang telah dipelajari di atas, kemudian lakukan 
percobaan yang berkaitan dengan penggantian runlevel tersebut. Runlevel 


dimulai dari 0 — 5, amati hasilnya dan buatlah laporan praktikum! 
e. Test Formatif 


1. Apa yang dimaksud dengan proses booting pada sistem operasi Linux? 


2. Apa berbedaan antara run level O dan 3 pada sistem operasi linux? 


| 


Sistem Operasi 





f. Lembar Jawaban Test Formatif 





е A, 
f = 
“-. 








Sistem Operasi 





е Rs 


6 а 
ws 





g. Lembar 


[Kaga a] aaa eee 
| 
_ II 
| 
SSS 
SSS 
SSS 
SSS 
| 
_ eT tT tT tT EEE TE EY 
К 1. 
_ Ii. 
_ К 1. 
_ Ii 
К К 1. 
_ lele II 
К К 
_ III II 
_ te tT tT tT tT Ee EE 
К К 
_ Ii II. 
| 
_ tT tT tT Ee 1. 
| 
ү 
К К 
К 1. 
_ Ii III. 
| 
_ К 
|р lll Il lll Il. 








н 


a 
ae 


Sistem Operasi 





Kegiatan Belajar 07 : Partisi dan Sistem File Pada Linux 


a. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari Materi ini, peserta diharapkan dapat : 
e Memahami sistem file pada sistem operasi linux. 


e Melakukan manajemen file pada sistem operasi linux 


b. Uraian Materi 

7. Partisi dan Sistem File Pada Linux 

7.1. Partisi pada Linux 

Partisi adalah pembagian dalam format hard disk. Ini adalah pembagian secara 
logic - bukan secara fisik, sehingga saudara dapat mengedit dan memanipulasi 
partisi untuk berbagai tujuan. Bayangkan membagi disk menjadi dua bagian yang 
berbeda konfigurasi. Jika saudara memiliki drive 1 TB dipartisi menjadi partisi GB 
250 dan 750 GB partisi, apa yang kita lakukan di partisi yang satu tidak akan 
mempengaruhi yang lain, dan sebaliknya. Kita dapat berbagi salah satu partisi 
pada jaringan dan tidak pernah khawatir tentang orang-orang mengakses 
informasi di partisi yang lain. Satu partisi bisa berisi Windows yang diinstal, 
penuh dengan virus dan trojan. Yang lain bisa menjalankan Linux yang sudah 
sangat tua yang penuh dengan lubang-lubang security. Kerduanya tidak akan 


saling mengganggu, kecuali jika kita membuat keduanya mati secara fisik. 


Hal lain yang berguna adalah bahwa kita dapat memiliki beberapa partisi, 
masing-masing diformat dengan sistem file yang berbeda. File system adalah 
format disk yang dimasukan ke dalam tabel yang dapat di baca, ditafsirkan, dan 
di tulis oleh sistem operasi. Sementara ada banyak sekali jenis file sistem, hanya 
ada tiga jenis partisi: primary, extended, dan logical. Setiap harddisk yang 
diberikan hanya dapat memiliki maksimal empat partisi primer. Keterbatasan ini 
disebabkan keterbatasan dari Master Boot Record yang memberitahu komputer 
akan partisi dapat di boot, oleh karenanya biasanya partisi primer disediakan 


untuk sistem operasi. 


Pada sistem operasi Linux Debian, secara umum ada 3 partisi yang wajib 


diketahui, diantaranya: 


Sistem Operasi 





1. Partisi Primary, merupakan partisi utama pada sistem operasi Linux, Partisi 
primary pada Linux tidak seperti di windows yang hanya mengjinkan 1 partisi 
primary, akan tetapi partisi primary pada linux dapat dibuat sampai 4 partisi 
sekaligus. Penamaan partisi primary pada Linux adalah sda1, sda2, sda3 dan 
sda 4, atau biasanya diberi dengan simbol #1, #2, #3 dan #4. 

2. Partisi Extended merupakan partisi perluasan untuk mengatasi kekurangan 
pada partisi primary. Jika saudara mensetting partisi menjadi 4 bagian maka 
salah satu dari partisi akan dikorbankan menjadi partisi extended. Didalam 
partisi extended nanti akan digunakan partisi logical untuk menyimpan data. 

3. Partisi Logical, partisi ini biasanya selalu dibuat dalam bentuk partisi 
extended. Penomoran partisi logical selalu dimulai dari nomor 5, 6, 7 dan 8, 


atau kita dapat melihatnya dengan #5, #6, #7. 


Dalam proses instalasi Linux Debian selalu membutuhkan 2 partisi kosong yang 
digunakan untuk ROOT dan SWAP. ROOT sendiri adalah partisi utama pada 
Linux dan untuk instalasinya direkomendasikan minimal space yang dibutuhkan 
adalah 4 GB sedangkan SWAP merupakan virtual memori yang disiapkan 
sebagai cadangan ketika memory komputer full sehingga sebagian pekerjaan 
dan proses akan dialihkan ke partisi SWAP. Oleh karena itu Linux jarang 
mengalami limited memori. Contoh partisi Linux seperti ditunjukkan gambar 


berikut ini. 


Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes 

255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors 
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes 

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes 

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes 

Disk identifier: Ox0009b6ff 
























Device Boot 1 Start End Blocks Id System 

#dev/sdal * 63 208844 104391 83 Linux 

/dev/sdaz 208896 33816317 16803711 ӨЗ Linux 

#dev/sda3 975209760 976768064 7791524 82 Linux suap / Solaris 
#dev/sda4 33818622 975209759 470695569 5 Extended 

/деу/зд4а5 104117328 143187344 195350084 83 Linux 

/dev/sdat 143187408 975209759 416011176 83 Linux 

fdev/ sda? 33818624 72878079 19529728 83 Linux 

/деу/зда8 72880128 104116223 15618048 83 Linux 


Partition table entries are not in disk order 


Disk /dev/sdb: 2000.4 GB, 2000365289472 bytes 

255 heads, 63 sectors/track, 243197 cylinders, total 3906963456 sectors 
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes 

Sector size (1обіса1/рһузіса1) : 512 bytes / 512 bytes 

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes 

Disk identifier: Ox00021365 


Device Boot Start End Blocks Id System 
/деу/зар1 2048 3906963455 1953480704 83 Linux 


Gambar 7.1. Contoh partisi Linux 


| 





ee а 


У К> a$ Sistem Operasi 
ч. 






Pada gambar di atas terlihat bahwa : 

e ada 2 harddisk, dikenali sebagai /dev/sda (500G) dan /dev/sdb (2TB) 
e /dev/sda di bagi dalam 8 partisi, 3 primary, 1 extended, 4 logical. 

e /dev/sdb di bagi hanya dalam 1 partisi 


Secara teori kapasitas partisi SWAP adalah 2 x ukuran memori RAM sehingga 
jika saudara mempunyai RAM 512 MB maka partisi SWAP nya sebesar 1024 
MB. Mengetahui partisi hardisk sangat penting, oleh karena itu perintah dasar ini 
sangat penting untuk diketahui. Memang banyak cara untuk mengetahui, atau 
memodifikasi partisi baik melalui aplikasi GUI seperti gparted atau disk utility. 
Namun dalam keadaan tertentu dimana system hanya menampilkan dalam mode 
terminal saja maka command line adalah sangat diperlukan. Perintah yang 
digunakan unutk mengetahui partisi hardisk adalah blkid dan fdisk — I. Dengan 
mengetikkan perintah sudo blkid pada terminal linux, maka akan diperoleh hasil 


seperti berikut ini. 


root@yamta:/home/yamta# sudo blkid 
/dev/sdas: UUID="at0a6tl1l1 -f5b0-46bb -98Gc -/70T698d8B/a" TYPE="sSwap" 
f/dev/sdal: UUID="883d8dab -c92e-49ac -b/8f-ebbd84c91922" TYPE="ext4" 








Gambar 7.2. Tampilan perintah sudo blkid 


Dengan perintah sudo fdisk -1, maka akan diperoleh gambar sebagai berikut. 


root@yamta:/home/yamta# sudo fdisk -l 


Disk /dev/sda: 8589 MB, 858993459? bytes 

255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders, total 16///216 sectors 
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes 

sector size (Logical/physical): 512 bytes / 512 bytes 

1/0 size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes 

Disk identifier: OxO00daa94 


Device Boot start End Blocks Id System 
/dev/sdal т 2048 15988735 7993344 83 Linux 
/dev/sdaz 15990782 16775167 392193 5 Extended 
/dev/sdas 15990784 16775167 392192 82 Linux swap / Solaris 


root@yamta:/home/yamta# II 





Gambar 7.3. Tampilan perintah sudo fdisl -| 


| 


Sistem Operasi 





Perintah blkid digunakan untuk menampilkan partisi hardisk dengan kode UUID 
nya. Kode ini dapat digunakan untuk mengatur mounting partisi hardisk agar bisa 


diakses dengen cara memasukan perintahnya di /etc/fstab 


7.2. Sistem File Pada Linux 

Sistem file pada linux tersusun atas direktori-direktori lain yang tersusun secara 
hirarki dari dengan direktori utamanya / atau dikenal dengan -root directory’, 
dan di bawahnya terdapat lagi direktori yang merupakan tempat penyimpanan 
konfigurasi-konfigurasi sistem yang ada pada linux. Secara struktur dapat 


digambarkan seperti berikut ini. 


Computer Hard Drive 





Ліп еге Jeti: eet /usr ‘sbin 





CD-ROM 





fusrdoc /usr/share fusr/doc 





Gambar 7.4. Sistem File pada Linux 


Pada gambar di atas terdiri dari beberapa directory antara lain sebagai berikut : 
[рїп 
Merupakan kependekan dari -binaries”, atau executables, dimana banyak 


terdapat program-program sistem yang esensial. Untuk melihat file-filenya, maka 


Sistem Operasi 





digunakan perintah Is —F /bin. Jika saudara melihat daftar file-nya, saudara akan 
melihat beberapa commands yang telah anda kenal, seperti cp, Is, dan mv. 
Ketika saudara menggunakan perintah cp, maka anda berarti menjalankan 
program /bin/cp. Dengan menggunakan Is —F , terlihat bahwa sebagian besar 
(tidak semuanya) dari file-file di /bin memiliki tanda (=). Ini menandakan file 


tersebut dapat dieksekusi. 


[деу 

File-file di /dev merupakan file-file device, file-file tersebut mengakses system 
devices dan resources (sumber daya) seperti disk drive, modems, dan memory. 
Misalnya, untuk membaca input dari mouse maka dilakukan dengan mengakses 
/dev/mouse. Nama file yang diawali dengan fd adalah floppy disk devices. fdO 
adalah floppy disk drive pertama, dan fd1 merupakan yang kedua. Beberapa file 


device yang umum ditunjukkan seperti pada tabel berikut ini. 


Tabel 7.1. Beberapa file device yang umum pada Linux 


Fungsinya 

Mengacu pada system's console—yaitu monitor yang 
terkoneksi secara langsung ke sistem anda. 

Akses ke harddisk. /devhda mengacu kepada seluruh 
harddisk pertama, sedangkan /dev/hda1 mengacu pada 
partisi pertama dari /dev/hda. 

merupakan drive SCSI. Tape SCSI diakses lewat device 
st, dan CD-ROM SCSI melalui device sr. 

Mengakses port paralel. /dev/Ip0 sama dengan --PT1” 
pada MS-DOS. 


/dev/null Sebagai -black hole’—data dikirim pada device ini akan 
hilang selamanya. Mengapa ini berguna? Jika anda ingin 
menyembunyikan output dari perintah yang terlihat pada 
layar anda, maka anda dapat mengirimkannya ke 
/dev/null. 


/dev/tty[...] Mengacu pada virtual console pada sistem anda. 
(Diakses dengan menekan Alt-F1, Alt-F2, dan seterusnya 
biasanya sampai Alt-F7 tergantung setting system anda). 
/dev/tty1 mengacu pada VC pertama anda. 


/dev/pty[...] Pseudo-terminal, digunakan untuk menyediakan suatu 
terminal ketika sesi login jarak jauh. Misal, ketika 
terhubung ke sistem lain dengan menggunakan telnet. 





letc 


Berisi sejumlah file konfigurasi sistem., seperti /etc/rc (script inisialisasi sistem) 





ft a 
eS a 


Sistem Operasi sf % 
raS 
е 





Isbin 
Berisi binary-binary sistem yang esensial dimana digunakan untuk administrasi 


sistem. 


Ihome 
Berisi direktori rumah dari para pengguna sistem. Sebagai contoh /home/yamta, 


maka merupakan home directory dari user -yamta”. 


Aib 
Berisi shared library images, merupakan file-file yang berisi kode dimana banyak 


program-program menggunakannya secara umum. 


[ргос 

Iproc mendukung irtual file system”, dimana file-file disimpan pada memori, 
tidak pada disk. File-file ini mengacu pada berbagai proses yang jalan pada 
sistem, sehingga dapat memberikan anda informasi tentang program-program 


dan proses-proses yang berjalan pada saat tertentu. 


Itmp 


Berisi tentang file-file yang bersifat sementara. 


lusr 
lusr merupakan direktori yang sangat penting dimana berisi sub-direktori yang 
berisi beberapa dari program-program dan konfigurasi file-file yang digunakan 


pada sistem yang paling penting. Isi dari /usr antara lain sebagai berikut. 


Sistem Operasi 





Tabel 7.2. Beberapa direktori /usr yang umum pada Linuk 


=ч 


/usr/X11R6 Berisi X Window System, jika anda menginstallnya. X 
Windows merupakan sistem GUI (Graphical User 
Interface) pada sistem Linux. 


/usr/bin adalah tempat software yang nyata pada sistem 
Linux, berisi sebagian besar dari executable file bagi 
program yang tidak ditemukan pada tempat lain 
seperti /bin. 


/usr/etc Berisi berbagai file-file dan utilitas yang pada 
umumnya tidak esensial terhadap sistem. 


/usr/include Berisi include files bagi kompiler C. File-file ini 
(sebagian besar diakhiri dengan .h, untuk header) 
mendeklarasikan nama-nama struktur data, 
subroutine, dan konstan yang digunakan ketika 
menulis program pada bahasa C. 

File-file pada /usr/include/sys pada umumnya 
digunakan ketika memprogram pada level sistem 
UNIX. Jika anda familier dengan bahasa 
pemrograman C, di sini anda akan menemukan file 
header seperti stdio.h, dimana mendeklarasikan 
fungsi-fungsi seperti printf(). 


/usr/g++-include Berisi file-file bagi kompiler C++ 


/usr/lib Berisi library -stub” dan -static” ekuivalen dengan file- 
Ше рада Л. 
lusr/local Berisi berbagai progam dan file yang tidak esensial 
bagi sistem (hampir seperti /usr). Hanya saja 
program tersebut lebih ke sistem. 


/usr/man Direktori ini berisi halaman manual. 


/usr/src Berisi source code. Direktori paling penting disini 
adalah /usr/src/linux yang berisi source code bagi 
kernel linux. 


Ivar 





Berisi direktori yang sering berubah ukurannya. Misal basis data. 


| 


Sistem Operasi 





Tabel 7.3. Beberapa direktori /var yang umum pada Linuk 


Nama Direktori 


/var/log Berisi berbagai file untuk administrasi sistem, 
terutama system logs, dimana mencatat error atau 
masalah pada sistem. 


/var/spool Berisi file-file yang -spooled” ke program yang lain. 
Contoh, jika mesin terkoneksi ke suatu network, mail 
yang datang disimpan pada /var/spool/mail sampai 
dibacanya atau dihapusnya. 





c. Rangkuman 

Partisi adalah pembagian dalam format hard disk. Ini adalah pembagian secara 
logic - bukan secara fisik, sehingga saudara dapat mengedit dan memanipulasi 
partisi untuk berbagai tujuan. Sistem file pada linux tersusun atas direktori- 
direktori lain yang tersusun secara hirarki dari dengan direktori utamanya / atau 
dikenal dengan -root directory’, dan di bawahnya terdapat lagi direktori yang 
merupakan tempat penyimpanan konfigurasi-konfigurasi sistem yang ada pada 


linux. 


d. Tugas 

1. Diskusikan dengan teman sekelompok berkaitan dengan sistem partisi pada 
Sistem Operasi Linux yang telah dipelajari di atas, kemudian buatlah 
kesimpulannya! 

2. Diskusikan dengan teman sekelompok berkaitan dengan struktur file dan 
direktori pada Sistem Operasi Linux yang telah dipelajari di atas, kemudian 
buatlah kesimpulannya! 

3. Lakukan percobaan berkaitan dengan sistem partisi dan sistem file pada linux, 


kemudian buatlah laporan praktikumnya! 
e. Test Formatif 


1. Apa fungsi partisi pada sistem operasi linux? 


2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis partisi pada sistem operasi Linux! 


| 


Sistem Operasi 





Sistem Operasi 











Ж” 





g. Lembar Kerja 








a к кши 
_ TNI 
_ II II 
_ II 
ett tte eT EE EE EE EE 
_ eT EE EE 
_ eT EE EE EE 
_ EET et tT EE NI 
_ EE Ee EE 
_ tT tT ETT EE EE 111. 
_ JI 
_ tT EE 
_ 
ttt tee EE EE EE EE 
_ tet tT tee EE EE 
_ у tT te Ee 
Setitik И 
_ Ii Il 
ett ett} eT EE EE 
_ 
_ II 
_ EE EE EE 
_ II! II! II 
Titik 
_ TNI 
_ Ii II 
_ tee TT EE EE TE EE 
_ II II 
_ EE EE EE 
PETE TTT EEE ETT EE EE Ey 





Ё. a 
ез a 


Sistem Operasi | “fs Ф 
чс 





A 





Kegiatan Belajar 08 : Instalasi Sistem Operasi Metode Clean Install 


a. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari Materi ini, peserta diharapkan dapat : 
e Memahami Instalasi sistem operasi menggunakan metode clean Install 


e Melakukan Instalasi sistem operasi menggunakan metode clean Install 


b. Uraian Materi 

8. Instalasi Sistem Operasi Metode Clean Install 

8.1. Pengantar 

Metode clean install merupakan suatu metode untuk menginstalasi sistem 
operasi yang baru dimana sebelumnya pada suatu komputer belum terdapat 
sistem operasinya. Dalam metode ini sistem operasi akan menghapus semua file 
yang ada dalam partisi harddisk yang digunakan untuk menginstall sistem 
operasi tersebut. Ketika clean instal sudah selesai, maka pada hard dsik hanya 
terdiri dari sistem operasi yang baru, sama seperti komputer digunakan pertama 
kali. 


Dalam beberapa kasus, clean install tidak diperlukan ketika sistem operasi 
berhasil diupgrade dengan baik. Metode ini lebih mudah dan aman untuk 
perfomansi standar installasi. Ketika menginstallasi Sistem operasi Windows atau 
Linux, maka akan memberikan pilihan untuk mengaupgrade atau menginstallasi 
baru. Installer akan memberikian pilihan antara standard upgrade dan clean 
installation sebelum proses installasi. Pada installasi Windows 7 atau Windows 8 
juga akan memberikan option format dan partisi harddisk apabila saudara 
memilih clean install. Dalam sistem operasi Mac X, kita dapat menggunakan 
program Disk Utility untuk memformat atau mempartisi harddsik sebelum 


melakukan clean install. 


Sebelum melakukan clean install sebaiknya semua data di primary hard disk 
yang diperlukan dibackup terlebih dahulu. Pembackupan dapat dilakukan pada 
external hard disk atau ke komputer lain. Pastikan bahwa semua file yang 
penting telah dibackup dengan baik. 


8.2. Langkah Instalasi Sistem Operasi Linux Metode Clean Install 


| 


< „= 
“-2 





Untuk melakukan installasi sitem operasi Linux dengan metode clean Install, 

maka langkahnya sebagai berikut : 

1. Menyiapkan DVD instalasi Linux Debian 7.0.2 (Debian Wheezy) 

2. Masuk ke menu Bios, kemudian mengkonfigurasi agar first booting dari 
CD/DVD ROM. Pengaturan ini dilakukan dilakukan lewat bios, bisanya 
dengan cara menekan delete atau f2 ketika komputer baru dinyalakan. 
Memiilih setingan booting kemudian memilih CD/DVD ROM menjadi urutan 
pertama. Langkah selanjutnya adalah menyimpan konfigurasi bios dengan 
cara menekan F10. Salah satu contoh tampilannya seperti pada gambar 


berikut ini. 


First Boot Device 


- Make the CD- 
ROM the first 
boot device 





Gambar 8.1. Konfigurasi BIOS 


3. Memasukkan DVD Linux Debian 7.0.2 (Wheezy) 

4. Tekan tombol yang ada pada keyboard, jika muncul tulisan boot from CD atau 
DVD. 

5. Langkah berikutnya akan muncul pilihan seperti gambar berikut ini, kemudian 


memilih Graphical Install. 


пате EAP ОС ия 5 


ЕТЕ 

ТТТ 37710 

ын Үн re 

Help 

ОЗ A a 





Press ENTER to boot or TAB to cdit a mem entry 


Gambar 8.2. Pemilihan menu Installasi 


G. Seperti halnya dengan Debian Lenny, Squeeze, maka pada Debian Wheezy 
juga memberikan empat option pada saat halaman pertama proses Instalasi 
yaitu : 

a. Install, merupakan option untuk melakukan instalasi Debian Squeeze 
dengan Mode Text. 

b. Graphical Install, merupakan option untuk melakukan instalsi Debian 
Squeeze dengan mode GUI. 

c. Advanced Option, berisi beberapa option lain sepertiExpert Install, 
Rescue Mode, Graphical automated Install serta Alternative desktop 
environtments. 

d. Help, merupakan option untuk bantuan berkaitan dengan metode dan 
proses instalasi. Beberapa menu pilihan yang terdapat pada menu Help 
antara lain : 

e F1, maka akan masuk ke menu help index sebagai kata kunci untuk 
menampilkan parameter sistem boot dalam proses instalasi Debian 
Squeeze. 

e F2 untuk menampilkan persyaratan sebelum instalasi Debian Wheezy 


seperti kapasitas minimal RAM dan Hard Drive. 


Sistem Operasi 


Welcome to Debian GNU/Linuxt 


his is a Debian ? (wheezy) installation CD-ROM. 
t was built 20131012-12:56: d-i 20130613-deb'ul. 


This page, the help index. 

Prereguisites for installing Debian. 

Boot methods for special ways of using this CD-ROM 
Additional boot methods: rescue mode. 

Special boot parameters, overview. 

Special boot parameters for special machines. 

Special boot parameters for selected disk controllers. 
Special boot parameters for the install system. 

How to get help. 

Copyrights and warranties. 


АДА А 


ress F2 through F10 for details, or ENTER to boot: _ 





Gambar 8.3. Option pada Menu Help 


e F3 merupakan metode khusus booting menggunakan CD-ROM. 

e F4 digunakan untuk menampilkan jendela informasi rescue mode. 
Rescue mode digunakan untuk booting ke sistem Debian Wheezy, tetapi 
hanyak untuk kasus-kasus tertentu seperti boot loader hilang atau 
tertimpa, sistem crash dan lain-lain. Mode terdiri dari dua mode yaitu 
rescue dan rescuigui. Mode rescue digunakan untuk mode text, 
sedangkan rescuegui digunakan untuk mode grafik. 

e F5, digunakan untuk menampilkan jendela informasi special boot 
parameters overview. 

e F6, digunakan untuk menampilkan jendela informasi special machine. 

e F7, digunakan untuk menampilkan jendela informasi pemilihan disc 
controller. 

e F8, digunakan untuk menampilkan jemdela informasi special boot 
parameters — installation system. 

e F9, digunakan untuk menampilkan jendela inforamsi bantuan berupa 
getting help. 

e F10, digunakan untuk menampilkan jendela informasi copyrights and 
warranties. 


7. Langkah berikutnya adalah pemilihan bahasa, seperti gambar di bawah ini. 


| 





Selera language 


Соње ihe [angi lo be uted fot the TAAT ANA реон, Тае анаа ыб нра м8 Ан Бә ha 
гаши language toe the Gt aed oct om, 


шнын 

Chinvas Celmpitied oo Mimin el 
Снілезе тата! - Piima | | 
Cacalian = Марш | 
Leech = е Шш 

Dania =» Danak 

Dutch » Nederlands Ы 
Сич пода а ы PA | 
KENEN: | 
Съра даті = Вараг Е 
ЕН = Gea 

Fines hi = Suomi 

French = Наянкдіз 

бЇт ~ Galegea 

Пен ап = jee 

бегиш ~ бешен 

Kera EH ji wung Jika A 
Screenshot са Басі | ке 


Gambar 8.4. Pemilihan bahasa 


8. Langkah berikutnya adalah pemilihan lokasi, dan pilihlah lokasi Other seperti 


gambar berikut ini. 


debian (C 





The a¢tected fecatlon mill be weed te sel yous time rome and alee fod example (3 help selea Nika agi an 
locale, Mormalty this should be the country where pou live, 


ele a sbortiiet of locwiens baved on the language you celeded. Choei ‘other if your location hi ot 


CHT Cee оғ жана; 


= 


Canada к 
Hong Kong 
india 

Ir alien idi 

Нн Jp olen dl 
Big 
Philippines 
South Arira 
Штың ей Higdon 
Linked States. 
af ce bs a 
Lirih al ar 


Seat ша Масе || Continue | 


Gambar 18.5. Pemilihan Lokasi -5 Other 


9. Pemilihan lokasi yang berkaitan dengan time zone dan system locale. Pada 


halaman ini, normalnya dipilih berdasarkan nama Negara dimana saudara 


berada, other -> Asia -> Indonesia. 








Є 
«а 


debian 





Select your becatlon 


The pelected locator ill be ued be wed your time pone also for ewample to eclect the ey eben 
korali. Wormi this a should be the counting where агаа не = 


Sela the cominent or reghan te which your incailam belumge, 
Krian [ar rege 
айа 
ы ГЫ 
aa TP Na 5 
JAN | aru Geran 
саьат 
Canil Amenia 
ПЕТОГ 
пп Сат 
Ноғің Amaris 
Chor ania 
Seah America 
nt kari 


етан Сіз шн кт | 


Gambar 8.6. Pemilihan lokasi -> Asia 


debian 


Selmi yom log Mn к 





the selected location will be used to set pour lene sone and alvo fos omamele 00 help select tha өлі ен 
kegle. Horma tg тані bee the cory here pou le, 


Listed are locations fort Asha. Use the «the Back= phionta pelect a different comment of region W your 
Восава іа тизе fisted. 

Gering Serian of eee 

пагін гаг 

Hata айт 

НЕ ап 

frurwd Oru дл тп 

Е ЕЕ a 

Chir 

Hang Keng 

India 
[kanaka] 
пат, ваті Republik of 

irag 

ігі 

japan 


- 
walih 


Sera nraka Ga Bade | Continue | 


Gambar 8.7. Pemilihan lokasi -> Indonesia 


| 


Sistem Operasi 





10. Langkah berikutnya adalah pemilihan locale configure. 





Lone bet ales 

Thea is ino locabe defined for the comédnation of language ard country pou haw selected. То сағ ғысы 
holed үйін refetence fom the locales avaiable for the selar sd language. The Tea BA el Ба ганй 
it Hated tt the aeccnd column. 


Demam rp ip Biar oke Ке ade OCIS Oa 


ran ên nig isini saka KI KIE KE ka A b КЕН тем 





Bir = an Ai UTTE 1 
Иги ч кч тън = өп MU | 
Lanada = ют KANTE 
Heng Kong = en HEITE 
Serap ғғ - тп ЯҒ. ШІЕ-Б 
South АЁ а - en А. ШТЕ-а 
Arete Berg mi ы әп ae LT А 
ЕЕЕ РЕ F =- Bpi Umi 
зіні - сап 2М 
Fimbabew - жп WOT | 

зсгеепаћоё Halp ЕТУГТТТЕ 


Gambar 8.9. Pemilihan locale configure 


11. Langkah selanjutnya adalah menentukan konfigurasi keyboard. Standar 


keyboard yang digunakan adalah American English. Warga Negara Eropa, 
misalnya German, maka akan memilih standar keyboard yang sesuai, 
karena beberapa huruf di German, seperti umlaut (a,o,u dan lain-lain) tidak 
ditemukan dalam keyboard lainnya. Kalaupun ada, maka termasuk dalam 


kategori huruf symbol. Pemilihan standard keyboard, ditunjukkan seperti 
gambar berikut ini. 





Asturian 
Chinen 


ae el лыч 


барамын fe: Back E ani iuar 


Gambar 8.10. Pemilihan standard keyboard 


| 





Г 
Ngga a 


é 





S 
є 45 Sistem Operasi 





12. Langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi jaringan (configure the 
network), berupa pengisian nama hostname. Pada contoh ini penulis 


menggunakan nama yamta sebagai hostname. 


debian © 





Lo gu ho Reber ki 


Please enter 15е kore [er hiu ggal en, 
hey із шо айыда тәгі інші denda joki бент па Еа el pork, Pye dent bee thal pou 
теа ог к аадыны st - 


hove ahd be, ank. ra зай чаг. H gau are setting up paun Gan home meek, 
Feu Lan make something up hee 

манчы 

шата | 
Screenshot Go Back 


Gambar 8.11. Pengisian nama hostname 


Nama hostname terdiri dari satu suku kata, yang mengidentifikasikan 
tentang sistem agar dikenali dalam jaringan computer. Untuk melakukan 


proses selanjutnya tekan button Continue. 


13. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi domain name. dalam contoh 
ini digunakan yamta.edu sebagai domain name. Domain name merupakan 
bagian bagian dari internet address yang benar untuk sebuah host name. 
Umumnya domain name berakhiran dengan .com, . net, .edu, .or atau .org, 


seperti gambar berikut ini. 


debian СО 





Configure he fel work. 


Tha domain name ia The pari Ayer kema Se В hee W pien 

Іші end In. com, met, adu, er ony. i yanam wel up. homo network. you can make 
something up, bul make sure Vie Lee hr ama Шотан kr hare or ты #ompuler 
EP гына. 





кати adu | 
Screenshot Go Back 





Gambar 8.12. Konfigurasi domain name 


| 


Sistem Operasi 





14. Pemberian root password. Password untuk root harus diisikan agar sistem 
terjaga dengan aman. Password yang baik terdiri dari campuran huruf, 


angka, huruf besar dan karakter khusus dan secara periodic dapat diubah. 





had wp users and passwords 


Yeu heed 10 ta4 a pätte for root, the sy item adminiteadther actound, A multipin of unepiallified weet 
WAR raat acces tan have diastrous results, 20 pou shoal Lake care to ы parraad that їз 
г аку Ма пани К should met be a word fund in didicnarles, or a word helt could be easily 


азасы 

К.циғпгі раналған оў will contain a mirus of jetters, mambe send pumchuation and should be dhamgod аё 
Гыйан ya, 

Tha rogi азан жыша] hawa ал етерін para H yoi hese this t ihe reot arorut we bee 


a am thie ayant b kal kah user DEGAN will be given the power io become root using Ehe "aiia" 


Hote that you will not be able to sea the parintii at yoa typa E. 
ша: ed 


— 


Pingo enter the same nd pamor again to peri thal ye hove Upped it correct hy. 
ее т — 
| Screenshot Go Back 


Gambar 8.13. Pengisian root password 


15. Langkah selanjutnya adalah menambahkan nama user baru dan password. 
User account akan dibuat berdampingn dengan root account untuk 


keperluan aktifitas non administrative. 


debian (© 





Sei up ok and Pata word 
Amer acomunt all be created for peu Lo ae ena of the racak asi akang fer mean admin AT aa ee ас еШ. 
Pisa пей Ее ги ай ғымы ій Нӛтін шағ; This information eri ba oo Pola ag dala origin Por 


ema sent ер Uhh kara йз 8 at any program which diplopi d wied ihe iaar a iaai mema. Toi fail 
nime js smag choice, 


Па паа бег Еа ыы шығ, 


(тапа 


Sarneenshal а Воск | Tondiniar 


Gambar 8.14. Penambahan user baru 


16. Langkah selanjutnya adalah pemberian password pada user baru tersebut. 
Password yang baik terdiri dari campuran huruf besar, huruf kecil, angka dan 


karakter khusus serta diupdate secara berkala. 





Ма 








debian (© 


A geod pasword will contain à mibure of betters, fumbers and punctuatio® afd ehdaald be chaniped al 
regular ingervals, 


fe puters and pars words 


їй para Nor Тыр геге те, 


bitbit 

Plegsacenter dhe tame user pasieeord aqein te very pou have typed HL correctly. 

внн | 
Sereemshal Пп | Camiran | 


Gambar 8.15. Pemberian password untuk user baru 


17. Langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi the clock (jam). Apabila pada 
time zone tidak terdaftar nama negaranya, maka saudara dapat kembali 
kepada langkah sebelumnya (choose language) kemudian memilih Negara 
dimana saudara berada. Konfigurasi ini dapat juga dilakukan setelah proses 
instalasi selesai dengan cara mengklik pada tanggal, bulan, ahun dan jam 
yang muncul pada halaman kanan atas pada desktop Debian 6.0.4 


Squeeze. 





Configure the clack 
tf thee decired time zope h nai lsien, then plaas ga bitk to the stap кн = ami sale á 


алишта гу That ален ые ездач Етна гопа бп сац гу where pou lhe of ага 
ме ai hy ur yok ша гога 





| ҰҒРАЛЫНГЕГЕНГЕДІГІЕ JE ATA ri, Yi агып ae ЕЛИН ГЕП ЛИ 
Cerai [bima Dall isa tenggara, Гая ані 5 оц № kk An дый] 
Denata (Kab, Papua 





Screenshot Go Back 





Gambar 8.16. Konfigurasi The Clock 


18. Setelah mengklik Continue pada langkah di atas, maka akan muncul 


halaman partisi harddisk, seperti berikut ini. 


| 


“а 
“-- 






Sistem Operasi 








HAN ana kr TAN чалы м. гэ a diamini dihiasi ci В рец 
prole Кү doi maba ain Salad cart Murad seng Inner rasi НЫ ны mapah 
кин re 


Weni cheese guided partitiening for ыз етйіге dick, pou will neat ра әзіргі which dick should be used, 
тетт тесі. 





guides -usis mies dak and wer up iv 
Guided - ude enlie dhk and sel up-encrypted DA 





Manual 
Screenshot Go Back 


Gambar 8.17. Pemilihan partition disk 


19. Pada partition disks Debian 7.2.0 seperti pada gambar berikut ini. 


 Рагііот фы» 


Mote that all data on the divk you selar wi be asi but not befere you have confirmed that you 
really want to make the charges, 


Sri dak Te па ыы. 


GoBack | Continue 





ee ee рат он 




















Gambar 8.18. Metoda partisi 


20. Pemilihan partisi hard disk dengan nama SCSI3 (0,0,0) (sda) — 8.6 GB ATA. 
Pada proses ini terdapat peringatan bahwa semua data yang ada dalam 


harddisk akan dihapus, seperti gambar berikut. 





Partition disis 


айел ей Тағ р-мт kian kng 

чечив Го. Ф. 6р {ъа - АТА меси HARIS 6 Gb 

The dick а Ба рае огай шанын ete of severed diferent cchames. if you ate вазага, cha ња Пр 
ane 





врага “home partition 
арага е Shome, fuer, беда, агу А иар раа нуп 
| | 


Gambar 8.18. Pemilihan partisi untuk instalasi 


21. Pemilihan partitioning schema pada hard disk terdapat tiga pilihan, yaitu : All 


files in one partition (recommended for for new user), Sparate /home partition 


| 





Ма 


dan Separate /home, /usr, /var, and /tmp partitions. Rekomendasi untuk user 


baru adalah semua file berada dalam satu partisi. 





| a te) 
debian ( 
Parthian «БаҚа 

P ira prac Lara dayak reel mai ea dengam pale лында шад із атау 

(Ai ee menuei poeni Bb j, ра барар ee тастын ааыа, ае ав сенга: б геа а пгс тіл 

Семей gaat tingid rey 


Coles Loli mare Fae 
npk the Logical ане лля 
СОЛ eni 8 анине. 


= RERI AA G adaj -A GA ATA Re HAASE, 
ri primary A3 GB Е anti 
= #9 logical ЖЕ. В г квар қтар 


Lindo changes fo рагі пч, 








Screenshot | Не!р | | Go Back 


Gambar 8.19. Partition disc 


22. Pada langkah ini berisi informasi tentang partisi hard disk. Terdapat 


informasi bahwa partition #1 of SCSI3 (0,0,0) as ext4 dan partition #5 of 
SCSI3 (0,0,0) as swap. Hal ini berarti bahwa untuk menginstall linux, minimal 


harus ada 2 partisi yaitu ext4 dan swap. 





Реди (ага аа а қ 


Kari bant iiir, the denga Kad below eil bè wilen ó iie dike Otherwiin, yor willbe abies lo mare 
Tera denga mania. 
The partition tables of the following dee are dhangad 
Бела Са 000 Гаа 
The Pelle pastibiana ara 9 to ba Ponmatted: 
рагі а а ТТ ТЕТІГІ 
partition 2S of $0949 (0.0.0) ada) aa swap 
шіге Seni Sai 


мы 
ш Тез 


Gambar 8.20. Konfirmasi tentang partisi untuk menginstall 


23. Setelah proses install base system selesai, maka langkah selanjutnya 


adalah mengkonfigurasi the package manager. Terdapat inforamsi bahwa 
operating system yang diinstal adalah Debian GNU/Linux 
7.2.0 Wheezy_ Official i386 DVD Binary-1 yang dirilis pada 20131012-12:56. 
Apabila ingin menscan DVD lain, maka pilih Yes atau sebaliknya, seperti 


gambar berikut ini. 


| 





debian (O 


Configure the package manager 
Tour Installatlan cD or GWD hàs еар затлы И ілізгі ік: 


Debian СМЛ пук 7.3.0 аеру - Official (386 VD Binary). 20171052-12:56 


Wou rara basa Lhah apati eran additional Co Wiss fer gae by the package manager dapth Hermalty 
ian san ‘should be from tbe same KATE wal 1 antha атала Сур, ap Jr ata ҚТА ba Co oF 
DVDs available, this ap сат рыня Бе арра. 


@ yeu wih to sean another OD of DYD, pleasee Wren ғыны. 
Беш янғын орам DH 


в He 
таң 


Screenshot 





Gambar 8.21. Configure the package manager 
24. Pemilihan Network Mirror untuk instalasi software Debian 6.0.4 Squeeze. 


Apabila menginginkan untuk menginstalasi dari network mirror, 
pilihkan option Yes dan begitu pula sebaliknya. 


maka 





debian (© 


Conftkgure iri parik api шапағы 
Merk peo pan be yand tao ои iha ofm ane Е А (ае nahas чүп. bhe CERAH This may aha 
fake peer weddlon of wore ae 
Tali талайт ram a DAR Pa he PA contains 4 re Tri a, aaa piia 
bbaba: " Puree а mui good Internet cennedla, Uta mimer Ёз suggested 
miraba а анса) dadan ae = 5 
ы ағатыны ғыны 


ж Мо 


Fre 


eo bona hes Go Dash Continua 


Gambar 8.22. Konfirmasi penggunakan network mirror 


25. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi tentang popularity-contest. Halaman 
ini menginformasikan bahwa apakah kita akan berpartisipasi dalam survey 
penggunakan paket-paket debian yang digunakan. Apabila menginginkan 


untuk berpartisipasi, maka pilihlah Yes dan begitu pula sebaliknya. 





үл 








debian СО 
Сабир papular сато 
develu [кеш 
ч пн, TA ea. Seale hie ore een an bale manca tar bila Ны, АМЫ ра ЫЙ the 
Қ алыса 


Р уа ініне 18 kpas, that dil гөн # ма га тисе аеру жақ, KEN KAGEN En 
to kia ап абата. The wodhana збане ретте үа ia rah йа беп Ep Tp aga KEN; Baban ngi, 


thik choke can be lated modified by running ‘dpkg-reconfigure popularity-contest”. 
Parbu Mayan әп Рр рый лт ыным ииту 


ш Мр 
21 fea 





Gambar 8.23. Survey partisipasi dalam penggunaan paket-paket debian 


26. Langkah selanjutnya adalah pemilihan tentang software-software yang akan 
diinstal. Beberapa pilihan diantaranya adalah Graphical desktop 


environment, server, database, laptop dan standard system utilities. 


debian (© 





ЁЛ Вы moment, amiy ihe core of the ape Inai. To гине Ты жұзлған 18 a meggi. ymi tan 
oiii ачна сєзїнє. єп of 


ҥнҥн bo kia Op Oi mate Of the 
Chait so! Pern BS ial 





ЖМеһ зегкен 
Pie загкег 

1 5а баарь 
DNS Sena 
file toe 
Mail werver 


StH were 
т“ амер 
ч “А шей айй Чү «Иін» 








Gambar 8.24. Pemilihan software untuk diinstal pada Debian 


21. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi terhadap man-db. Selain itu juga 
ditanyakan apakah saudara akan menginstall GRUB boot loader pada 
master boot record. Apabila menginginkan untuk menginstall GRUB boot 
loader pada master boot record, maka pilihlah Yes, kemudian kliik button 


Continue seperti gambar berikut ini. 


| 


Sistem Operasi 








intial ihe НІШ ben! loader an à hard drik 


hut thin ey inlletlation isthe only operating күзет ше liis computst Ù wo, E shouid be gale 
te bietadl Une ЛЫ beet fonder tu МГЕ beet anan Jan kar your Kara, nan krang 


Waning @ the invtailer failed to detect anothe operating ates that it present on you computed 
анаа ihe кешінде basi Kana inf are suka that operating eyetem hemgararihy anton 


іт, thaigh GRAS 
later 
е nies Beal pa pie Banier mE 2 
|. Ha 
ж Tea 
Sebena ой 


GoBack | Cominie | 
Gambar 8.25. Install GRUB boot loader 


28. Tahap paling akhir adalah finishing instalasi dan telah muncul pesan 
Instalation Complete. Hal ini berarti bahwa proses instalasi telah selesai 


dilaksanakan dengan baik. Langkah berikutnya adalah menekan button 
Continue untuk melanjutkan proses berikutnya. 





debian (© 
й л е Lhe laatallalien 
Peria Ca] тыты га 
| installation Is complet, no 4 Is ің dane to [Билер inka your new ayytom. Make aare po remire 8 Ры 
б а аан media TDL, floppies) se thal you boot inte Ib нее vy uber tatier Linar 
restarting thie тый їйдї 
TATI ENE Ры 


Gambar 8.26. Informasi Instalation Complete 


29. Proses pertama kali booting setelah proses instalasi selesai dilaksanakan. 
Pada gambar berikut muncul informasi bahwa operating system yang 


berhasil diinstall adalah Debian GNU/Linux dengan Linux kernel 3.2.0-4-486. 





Gambar 8.27. proses booting pertama kali pada Debian 7.2.0 


Sistem Operasi 





30. Halaman loading pada sistem operasi Debian 7.2.0, ditunjukkan seperti 


gambar berikut ini. 


у, please wait... 
T: version 2.88 booting 
] Using makefile-style concurrent boot in runlevel § 
] Starting the hotplug events dispatcher: udevd. 
1 Synthesizing the initial hotplug events...done. 
....1 Waiting for /7dev to be fully populated... 6.606708] piix4_smbus 0000: 
0:07.0: SMBus base address uninitialized - upgrade BIOS or use force_addr=Oxadd 


] Setting preliminary keymap...done. 
] Setting parameters of disc: (none). 
] Activating swap...done. 
....] Checking root file system...fsck from util-linux 2.20.1 
Ydev/sdai: clean, 1450807499712 files, 90790771998336 blocks 


] Cleaning up temporary files... /tmp. 

| Loading kernel module loop. 

1 Activating lum and md swap...done. 

1 Checking file systems...fsck from util-linux 2.20. 


Mounting local filesystems...done. 
Activating swapfile swap...done. 





Gambar 8.28. Proses loading pada Debian 7.2.0. 


31. Langkah selanjutnya adalah pemilihan user dan memasukkan password 
agar dapat login ke sistem Debian Wheezy. Pada tahap ini kita diwajibkan 
untuk memilih user serta memasukkan password yang telah dibuat selama 


proses instalasi. 





Gambar 8.29. Pemilihan user dan pengisian password 


32. Apabila username dan password yang dimasukkan benar, maka akan 
muncul halaman utama dari desktop Debian Wheezy seperti berikut ini. 
Pada bagian kanan atas terdapat informasi yang berkaitan dengan hari, 


bulan, tanggal dan jam pada system. 


| 


ее д 
руы. 
Ж; 





Sistem Operasi 











Gambar 8.30. Default Desktop Debian Wheezy 


c. Rangkuman 
Pada komputer yang baru metode clean instal ini sangat cocok untuk digunakan. 


Clean install juga sering digunakan ketika pada komputer terdapat beberapa 


software yang hilang (corruption). 


d. Tugas 
1. Diskusikan dengan teman sekelompok berkaitan dengan instalasi Sistem 
Operasi Linux dengan metode clean install, kemudian lakukan praktikum! 


2. Buatlah laporan praktikum! 


e. Test Formatif 
1. Apa yang dimaksud dengan metode clean Install? 


2. Bagaimana cara melakukan instalasi dengan metode clean install pada sistem 


operasi linux? 


f. Lembar Jawaban Test Formatif 





е A, 
f = 
“-. 








Sistem Operasi 


Sistem Operasi 





6 д 
“-2 


g. Lembar Kerja 





| 


Sistem Operasi 





Kegiatan Belajar 09 : Instalasi Sistem Operasi Metode Upgrade 


a. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari Materi ini, peserta diharapkan dapat : 
e Memahami cara melakukan upgrade sistem operasi Linux Mint 


e Melakukan upgrade sistem operasi Linux Mint 
b. Uraian Materi 


09. Instalasi Sistem Operasi Metode Upgrade 

Secara umum terdapat dua cara untuk melakukan Upgrade terhadap sistem 
operasi, yaitu fresh” dan -package upgrade”. Pada fresh upgrade, maka semua 
file sistem operasi yang lama akan digantikan dengan sistem operasi yang baru, 
sedangkan pada metode -package upgrade’, maka cukup hanya package 


tertentu aja yang diupgrade. 


Jika OS yang akan kita install masih dalam platform OS yang sama, kita hanya 
melakukan upgrade. Dengan upgrade, sistem pengaturan konfigurasi, aplikasi 
dan data tetap tersimpan. Metode Ini hanya menggantikan file OS lama dengan 
file OS baru. Agar mempunyai pemahaman yang baik, maka pada instalasi 


metode Upgrade ini digunakan distro linux Mint. 


Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 


1. Mendownload mintBackup dari alamat: 
http://packages.linuxmint.com/pool/romeo/m/  mintbackup/mintbackup 2.0.2- 
mint5-1 all.deb 

2. Mencari file "mintbackup" kemudian klik pada "all" in the "DEB" column to 
download the package 

3. Simpan pada komputer saudara, kemudian double click the file .deb untuk 


menginstall mintBackup. 


| 


Sistem Operasi 





Sebelum dilakukan upgrade, sebaiknya dilakukan backup terhadap data yang 
ada. Cara membackupnya dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagal 
berikut : masuk ke Menu -> Administration -> Backup Tool. 


Sehingga akan muncul tampilan seperti berikut ini. 


Backup Tool (as superuser) 
Backup or Restore 


Choose from the following options 


| R ere: up fi files Backup software selection 
Make a backup of your files = Save the list of installed applications 






























































Restore a previous backup 


| > = Restore files Restore software selection 
Restore previously installed applications 


| About || % Close | 





Gambar 9.1. Backup or restore 


Langkah selanjutnya adalah backup file, seperti gambar berikut ini. 
Backup Tool (as superuser) 


Backup files 
Please select a source and a destination for your backup 


| 


Source: | clem 

































































Destination: | (:1В250199Ғ50196АҒО 
|=| Advanced options 
Description: [My home dir on April 19 2010 



































Output: | Preserve structure 












































Overwrite: | | Checksum | ы. 


= m Confirm integrity 7 Fa Follow symlinks 
| Preserve permissions M Preserve timestamps 




















| close || Back 





Gambar 9.2. Backup files 1 


Tahap selanjutnya adalah memilih home directory untuk source, kemudian 


tentukan lokasi tujuan dimana akan disimpan, kemudian Click "Forward". 


| 


Sistem Operasi 





Untuk menyimpannya misalkan diletakkan pada folder sandbox dan folder 


Download, kemudian tekan forward, seperti gambar berikut ini. 


Backup Tool (as superuser) 


Backup files 
Please select any files or directories you want to exclude 

















== * ыы > = 4 
E Downloads |F) Exclude files | 


Еш sandbox ва Exclude directories | 





























| = Remove | 

















| Back || => Forward | 


| &Сое || 





Gambar 9.3. Backup files 2 


Tahap selanjutnya akan muncul informasi seperti pada gambar berikut ini. 
Terlihat bahwa sourcenya ada pada /homelclem, exclude berada pada 
/home/clem/Downloads dan /sandbox, seperti pada gambar berikut ini. 

Backup Tool (as superuser) 


Backup files 
Please review the Information below before starting the backup 
| Source /home/clem 
| Destination /media/B250199F50196AFD 
Description My home dir on April 19 2010 
Compression Preserve structure 
‘Overwrite destination files Checksum mismatch 
Exclude /home/clem/Downloads 
Exclude /nome/clem/sandbox 


| Сове || @Back || Apply | 





Gambar 9.4. Backup files 3 








е”, Ды 
J Мы 
ж, rr 4% Sistem Operasi 
a? 


Untuk menampilkan informasi tentang backup yang dilakukan, maka tekan 


"Apply" | 


Untuk software yang baru, maka harus menyesuaikan dimana repository-nya 


disimpan, baik online maupun offline. 


c. Rangkuman 

Secara umum terdapat dua cara untuk melakukan Upgrade terhadap sistem 
operasi, yaitu fresh” dan -package upgrade”. Pada fresh upgrade, maka semua 
file sistem operasi yang lama akan digantikan dengan sistem operasi yang baru, 
sedangkan pada metode -package upgrade”, maka cukup hanya package 


tertentu aja yang diupgrade. 


d. Tugas 

1. Diskusikan dengan teman sekelompok berkaitan dengan upgrade sistem 
operasi pada Sistem Operasi Linux Mint yang telah dipelajari di atas, 
kemudian buatlah kesimpulannya! 

2. Lakukan instalasi sistem operasi dengan metode Upgrade. Pilihlah sistem 


operasi linux sesuai dengan ketersediaan di sekolah. 
e. Test Formatif 


1. Apa yang dimaksud dengan metode upgrade dalam sistem operasi? 


2. Jelaskan langkah-langkah upgrade sistem operasi? 


| 


Sistem Operasi 





f. Lembar Jawaban Test Formatif 





е A, 
f = 
“-. 








Sistem Operasi 






Sistem Operasi 


g. Lembar Kerja 


| 


н 





a 
ae 





у : 4 => | Sistem Operasi 
at 


Kegiatan Belajar 10 : Instalasi Sistem Operasi Metode Multibooting 


a. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari Materi ini, peserta diharapkan dapat : 
e Memahami sistem multibooting 


e Melakukan instalasi sistem operasi dengan metode multibooting 


b. Uraian Materi 

10. Instalasi Sistem Operasi Metode Multibooting 

10.1. Pengantar 

Multibooting atau dual boot adalah suatu kondisi dimana dalam satu buah 
komputer terdapat sistem operasi lebih dari satu sistem operasi. Dalam bidang 
installasi Linux, istilah dual boot ini sering digunakan untuk menyebutkan sistem 
operasi Linux yang terinstall berdampingan dengan sistem operasi windows. 
Walaupun dualboot dapat sangat memungkinkan untuk mendampingkan Linux 
dengan sistem operasi lain seperti Mac, Solaris, BSD, bahkan sesama Linux 
sendiri yang berbeda distro, dualboot yang akan dibahas disini adalah dualboot 


yang berkaitan dengan Linux dan windows. 


Alasan yang sering menjadikan dasar proses dualboot adalah rasa tidak tega 
atau tidak ikhlas untuk menghapus sistem operasi yang sebelumnya. Selain itu, 
juga karena ada beberapa aplikasi yang belum ditemukan penggantinya di 
sistem operasi Linux, dan menjalankan aplikasi tersebut di sistem operasi 


windows adalah jalan keluar yang masuk akal untuk kondisi tersebut. 


Agar sebuah komputer dapat dipasang dua buah sistem operasi, tentunya syarat 
utama yaitu ukuran space harddisk yang cukup besar sehingga dapat 


menampung sistem operasi-sistem operasi tersebut dengan nyaman. 


10.2. Langkah-lagkah Membuat Muttibooting 
Langkah-langkah ini diasumsikan dilaksanakan dari komputer yang mana sitem 


operasi windows telah exist didalamnya : 
1. Memilih partisi (drive) mana yang ingin disiapkan untuk diletakkan sistem 
operasi Linux: 


2. Backup content ata data yang terdapat di partisi (drive) tersebut: 


| 


С. a 
ез a 


Sistem Operasi | у у гі 
ғ ө 
Q 2 





3. Jika dimungkinkan, dan/atau di Windows terdapat aplikasi pengatur partisi, 
siapkan dahulu partisi yang akan digunakan di linux. Partisi yang disiapkan 
adalah: 

e partisi ext3/resiserfs untuk system setidaknya berukuran 5GB hingga 
10GB; 

e partisi untuk swap yang ukurannya disesuaikan dengan RAM fisik yang 
digunakan; 


e partisi ext3/reiserfs untuk home pada sisa partisi yang dibuat. 


Apabila komputer masih baru dan harddisk masih kosong, langkah-langkah untuk 

mempersiapkan Multibooting adalah sebagai berikut: 

1. Mengatur partisi menjadi primary dan extended. Partisi primary umum akan 
dibaca sebagai hda1 atau sda1, sedangkan partisi extended akan dibaca 
mulai dari hda5 atau sda5; 

2. Menentukan kebutuhan ukuran dan jenis filesystem untuk hda1, karena partisi 
ini akan menjadi drive C di windows; 

3. Membagi partisi extended menjadi beberapa partisi; 

4. Mempartisi extended pertama, (sda5) atur ukuran dan jenis filesystem karena 
akan digunakan sebagai drive D di windows; 

5. Mempartisi extended kedua, (sda6) beri ukuran sekitar 5GB hingga 10GB 
untuk digunakan sebagai root system dari Linux. Jenis file systemnya dapat 
digunakan ext3 atau reiserfs; 

6. Mempartisi extended ketiga, (sda7) beri ukuran secukupnya dengan RAM 
fisik, atau bisa juga sekitar 1GB hingga 2GB untuk digunakan sebagai partisi 
SWAP; 

7. Mempartisi extended keempat, (sda8) cukup gunakan saja sisanya untuk 
digunakan sebagai partisi home; 

8. Menginstall windows terlebih dahulu hingga selesai. Abaikan jika windows 
tidak dapat membaca partisi ext3 atau reiserfs; 

9. Menginstall Linux, dan biarkan bootloader mendeteksi secara otomatis sistem 


operasi Windows. 


Untuk proses instalasinya sama saja seperti instalasi sistem operasi biasa, dan 
langkah-langkahnya seperti pada bab sebelumnya. Ada salah satu software yang 
dapat digunakan untuk mengatur konfigurasi multibooting, yang disebut dengan 


Sistem Operasi 





easybcd, dengan alamat download di http://neosmart.net/blog/2012/announcing- 
easybcd-2-2-windows-8-dual-booting-and-more/. Setelah diinstall pada komputer 
yang kita miliki, maka akan ditampilkan seperti gambar berikut ini. 








т, EasyBCD 2.0.2 - NeoSmart Technologies 





File Tools Help 


d є 
EasyBCD Toolbox Display Mode Is 
@ Overview |) Detailed (Debug Mode) | Wordvvrap 





There are a total of 3 entries listed in the bootloader. 


Default: Windows ¥ Professional 64 BIT 
Timeout: & seconds 
EasyBCD Boot Device: C:\, 


ионмен / Edit Boot Menu 


Entry #1 

Name: windows ¢ Professional 64 BIT 

ECD |D: {current} 

Drive Ei, 

bootloader Path: 1Windowshesstem3 Awi nload.exe 


шы шш 


ланын / с Ааа Mew Entry | 


ana seng Ph Advanced Settings 





è , BCD BackupiRepair 
= Entry #2 

Name: Windows Server 2008 R264 BIT O8 

BCD ID: {ff?55245-4e58-11 60-64 a0-8fa/S bodes } 
Drive: EA 


| "7. Bootloader Setup | 
i Bootloader Path: Windows systemd2 wi nload.exe 


S Useful Utilities 





Entry #3 

\Name: NeoSmart Linux 

BCD ID: iff75545-deba-llel-adal-ofa/bbt3 doa 1 
Drive: CA 

\Boothoader Path: \NST\AautoNeoGrubL.mbr 


Gambar 10.1 Tampilan EasyBCD 


Pada gambar di atas terlihat bahwa terdapat 3 macam sistem operasi, yaitu 
Windows 7 Professional 64 BIT sebagai defaultnya, Windows Server 2008 R2 64 
BIT OS dan NeoSmartLinux. 


Untuk melakukan modifikasi urutan booting, maka dilakukan pada menu Edit 


seperti tampilan berikut ini. 


| 


Sistem Operasi 





"Bj FasyBCD Z0,2 - NeoSmart Technologies 
File Tools Help 

















EasyBCD Toolbox Modify Menu Entries 
“ View Settings | | 4 Up | o Down | a Rename ә Delete | 
| Entry Default 
Windows 7 Professional 64 БП W] Yes 
| Е ж a Windows Server 2006 R2 64 BIT OS [| Мо 
| | — add Mew Entry | MeoaSmart Linux [Е] Чо 
н ee 
' в лота settings | 





è - ЕСІП БасЕцр/Керіаіғ 





| И д Bootloader Setup | 


Timeout Options 


S Useful Utilities 





| || Skip the boot menu 
) Boot default OS after 5 |2 зесоназ 


| - Save Settings 








Gambar 10.2. Menu Edit pada EasyBCD 


Pada gambar di atas terlihat bahwa defaultnya ketika sistem operasi booting, 
berada pada Windows 7 Professional 64 BIT. Dapat juga diganti sesuai dengan 


keinginan urutan proses bootingya. 


Apabila ingin menambahkan menu sistem operasi yang lain, maka ditekan pada 


menu Add New Entry seperti berikut ini. 


| 


Sistem Operasi 


File Tools Help Is 
EasyBCD Toolbox Operating Systems 


= view Settings J Windows LA tinue Bs | LinugBSD | He Mac | E месе NeoGrub | Иа 
— = Type: ЕЕ vistas? "| 


Name! Micro soft Windows 7 


_ Drive: [ "| 
A Add Mew Entry =, 


| т Advanced settings | 


| s Add Entry | 


PortablefExternal Media 


FS КОДОЛ na [ОЗ WinPE | 3) virtual Disk | | 4) ISO Boot | 3) BIOS Extender! 


52 Bootloader Setup | Type: [m Image (Ramais м 


Mame: MST YvinPE Image 


ta Useful Utilities 


ka | Path: E 


C| EM$ Enabled |_| Force portable entry 
Add Entry 





Gambar 10.3. Menu Edit pada EasyBCD 


Pada gambar di atas, terlihat bahwa terdapat beberapa pilihan sistem operasi, 
antara lain Windows, Linux/BSD, MAC dan NeoGrup. 


Pada sistem multibooting, apabila dilihat menggunakan software Partition 


Wizard, maka akan ditampilkan tabel seperti berikut ini. 


| 


Dm pet Kan D gos 


Gambar 10.4. Menu Edit pada EasyBCD 


и 
Е-е 


Es 





Cini: Bienes Bue Шоғы Грам [Dirasani 







= нг a i = i 
ra Datang С || тобе иі ada bik ragi E ыма и 
ы шй та Fick T F 


Pada sistem multibooting, apabila dilihat menggunakan Windows Explorer, maka 


akan ditampilkan tabel seperti berikut ini. 





A эте; 
» Documents 
ad Music 
ъ= Pictures 
СЕР 


8 Computer 
Ah WinI-64017-05 (C5 
гж Buero und Weiterbildung (0) 
coe Win2008-Server-648/T (F) 
Ca Privaten Daten F9 
cs Main Software (Ho) 
Lu MyWeb Bret on MIN 


“ы еке 


| с 


| Accessibiley Ое раа ттр 


i) Documenti ard damai, есіірзе 


ІШ 


tatentroni qika 





—_ 


| ` | Yun 
% 

Select a file 
| to preview 


Gambar 10.5. Menu Windows Explorer (Win-7 dan Win 2008 Server) 


c. Rangkuman 


Multibooting atau dual boot adalah suatu kondisi dimana dalam satu buah 


komputer terdapat sistem operasi lebin dari satu sistem operasi. Dalam bidang 





Ж. a 
6 


& ( ‚ 
À 4” 4% Sistem Operasi 
af? 





installasi Linux, istilah dual boot ini sering digunakan untuk menyebutkan sistem 
operasi Linux yang terinstall berdampingan dengan sistem operasi windows. 
Walaupun dualboot dapat sangat memungkinkan untuk mendampingkan Linux 
dengan sistem operasi lain seperti Mac, Solaris, BSD, bahkan sesama Linux 
sendiri yang berbeda distro, dualboot yang dibahas disini adalah dualboot yang 


berkaitan dengan Linux dan windows. 


d. Tugas 

1. Diskusikan dengan teman sekelompok berkaitan dengan instalasi pada 
Sistem Operasi Linux dengan metode multibooting, kemudian buatlah 
kesimpulannya! 


2. Lakukan praktikum, kemudian buatlah laporan praktikumnya! 


e. Test Formatif 
1. Apa yang dimaksud dengan dual booting” 
2. Apa kelebihan dan kekurangan sistem multibooting dibandingkan dengan 


single booting? 


f. Lembar Jawaban Test Formatif 


Sistem Operasi 





б. ы 


ws Sistem Operasi 








| 


Sistem Operasi 





Kegiatan Belajar 11 : Instalasi Sistem Operasi Metode Virtualisasi 


a. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari Materi ini, peserta diharapkan dapat : 
e Memahami cara melakukan instalasi sistem Operasi Linux Debian 7.2.0. 


e Melakukan instalasi sistem operasi Linux Debian 7.2.0. 


b. Uraian Materi 
11. Instalasi Sistem Operasi Linux Debian 7.2.0 (Wheezy) Metode 


Virtualisasi 


11.1. Persiapan Installasi Sistem Operasi Linux Debian 7.2.0 
(Wheezy) Berbasis Graphical User Interface (GUI) dengan 
Metode Virtualisasi 

Hal yang perlu dipersiapkan untuk instalasi system operasi Linux Debian Debian 

7.2.0 Wheezy, adalah CD, DVD, USB, atau dapat juga melalui jaringan 

komputer. Hal lain yang perlu dilakukan adalah media penyimpanan berupa 

hardisk dan RAM sudah support terhadap Debian 7.2.0. Pada kesempatan kali 
ini digunakan hardisk dalam kapasitas yang dapat diatur melalui Virtual Machine 
yaitu VirtualBox. Dengan demikian, maka pada Komputer atau Laptop perlu 
diinstal Virtual Box. Alamat resmi dari VirtualBox ada di http://www.virtualbox.org, 


sehingga dapat mendownload versi terbarunya, seperti pada gambar berikut ini. 





Download VirtualBox 








sink VirtualBox binaries 


= Yela {Beer Im = [Pan [a ae taka mi 
ҥн, Ре у н 


к Мый Ao Ii Wek fol fi: 

в МЕ цаа н 4.01.4 сыг СНЕ hea Еа, тв 
мылы и 21.4 ы П Бары Гыл 

© Vitalis 4.04 for Sola німіз = . 


= Қалпы Ны Лл Пегас ҰМ eee en Pub ТЕЛЕ 
agga? for be J.D dicar, Virtuo A ee! Sed, beck |} 





Gambar 11.1. Alamat resmi VirtualBox 


| 


Sistem Operasi 





Langkah selanjutnya adalah mendownload VirtualBox tersebut sesuai dengan 
sistem operasi yang kita gunakan. Pada gambar di atas terdapat beberapa 
pilihan, yaitu VirtualBox untuk Windows Host, Linux Host, Solaris Host dan lain 
sebagainya. Setelah software tersebut didownload, maka langkah selanjutnya 
adalah menginstallnya pada Komputer atau Laptop. Adapaun langkah-langkah 
untuk menginstalasi VirtualBox 4.3.4 for Windows adalah sebagai berikut : 


1. Klik 2 kali pada Icon VirtualBok, seperti gambar berikut ini. 


*@ VirtualBox-4.3.4-91027 Win 


Gambar 11.2. Icon VirtualBox 


2. Sehingga akan muncul gambar seperti berikut ini. 


| jf! Oracle VM VirtualBox 4.3.4 Setup N | | 


Welcome to the Oracle VM 
VirtualBox 4.3.4 Setup Wizard 


The Setup Wizard will install Oracde YM YirtualBox 4.3.4 on 
your computer, Click Next to continue or Cancel bo exit the 
Setup Wizard, 





Version 4.3.4 | Cancel | 





Gambar 11.3. Setup Wizard Installasi VirtualBox 


| 


Sistem Operasi 





3. Langkah selanjutnya adalah pemilihan lokasi dimana software VirtualBox akan 


diinstall, seperti gambar berikut ini. 


(bl Crade NM Мизиа\Вох4.34 5еїир as 





Custom Setup 


Select the way vou wank Features to be installed, 























Click on the icons in the tree below to change the way Features will be installed, 





т VirtualBox Application Оғасів ҰМ VirtualBox 4.3.4 
poe Eas VirtualBox USB Support | application, 
(Seo SS) + | VirtualBox Networking 
ow S| VirtualBox Bridge 
= ger) This Feature requires 12MB on yaur 


: = | i гі 
‘wo EI | VirtualBox Host-C) hard drive. Ib has 3 of 3 


= -| VirtualBox Python 2 SL  subřeatires selected. The 


ег — | subfeatures reguire #8KB on your, 


Location: C:\Program Files|Oracle| virtualbox! | Browse | 


Version 44.3.4 | Disk. Usage | | < Back | Мех > | | cancel | 





Gambar 11.4. Pemilihan lokasi Installasi VirtualBox 
4. Langkah berikutnya adalah pemilihan Feature Instalsi VirtualBox, seperti pada 


gambar berikut ini. 





ia! Cracle VM VirtualBox 4.3.4 Setup DA 


Custom Setup із 


Select the way you want Features to be installed, 





Please choose From the options below: 


| Create a shortcut on the desktop 
(| Create a shortcut in the Quick Launch Bar 


|| Register file associations 


Version 4,2,4 | < Back || Мех > | | Cancel | 





Gambar 11.5. Pemilihan Feature Installasi VirtualBox 


5. Tahap berikutnya akan muncul peringatan bahwa 


| 








Sistem Operasi 


ig! Oracle VM VirtualBox 4.3.4 М 





Warning: 
Network Interfaces 





Installing the Oracle YM VirtualBox 4.3.4 Networking feature 
will reset your network connection and temporarily 
disconnect you From the network, 


Proceed with installation now? 


Version 4.3.4 Yes | | No | 


Gambar 11.6. Informasi reset Network Connection 


6. Tahap berikutnya adalah proses instalasi siap dimulai. 


5) Oracle VM VirtualBox 4.3.4 Setup L Жа” | 


= = = 


The Setup Wizard is ready to begin the Custom installation. 








Ready to Install 


Click Install to begini the installation, IF vou want to review or change any of your 
installation settings, click Back, Click Cancel to exit the wizard, 





Gambar 11.7. Informasi Ready to Install 





Version 4.3.4 | <Back || Install | Gancel _| 


| 


@ Де 
af à 
Ng 





Sistem Operasi 





7. Informasi bahwa proses instalasi telah selesai dan ketika ditekan button 


Finish, maka akan membuka halaman VirtualBox. 


JE) Oracle VM VirtualBox 4.3.4 Setup Ex 


Oracle YM Virtual Box 4.3.4 
installation is complete. 


“Az Click the Finish button to exit the Setup Wizard, 


a 
Б ы 
ШЕ 
Г ~~ 
Г 
P 






Start Oracle YM VirtualBox 4.3.4 after installation 


version 4.3.4 | “Back — | Finish | | Cancel 





Gambar 11.8. Informasi proses instalasi telah lengkap 


8. Setelah melakukan proses start awal VirtualBox dilakukan, maka akan muncul 





р масната мар 


wu > ғ | шиш »-—— | 






| 
a |а 8 пен | 
[E шыты. Себа 77.0 
| жп Ұр Қозыға арык Ган 
ЕЗ кїз ІШ вет 
| {а a Бл Мекки 789 МЕ 
| (таны ect Order: p CWD, ird pe 
| i 
{2 Er іл Dadar 
|2 н қсы сағы Ма 
Baa ea Se PA 
Мавы Сарана Cuse 
Ы чь 
е йыш 


Нән [him hr D kan ad 
cantek ки аст 


= arimek 
kiter j: ЬЫ РРО ЫТ Санар (MAT) 
іг SB 


bei Pir Obati 








Gambar 11.9. Halaman VirtualBox 


| 


Sistem Operasi 





11.2. Melaksanakan Instalasi Sistem Operasi Berbasis Grafical User 
Interface (GUI) 

Bagi pemula, instalasi mengunakan mode GUI merupakan mode yang mudah 

untuk dipahami dan dilaksanakan, karena sudah dipandu dalam bentuk grafik. 

Langkah Instalasi Debian 7.2.0 menggunakan VirtualBox adalah sebagai berikut : 

1. Jalankan VirtualBox, kemudian pilih menu Create a New Virtual Machine, 


seperti gambar berikut ini : 


kad Create Virtual Machine 


Мате and operating system 


Please choose a descriptive name For the new virtual machine and select 
the type of operating system vou intend to install an ik, The name vou 
choose will be used throughout VirtualBox bo identify this machine. 


Mame: Debian _Wheezy_ 7.2.0 


Type: Соо lami Linux "СӨ Ге 


Version: a .—.—i Debian 


Hide Description | Cancel | 





Gambar 11.10. Langkah awal Install Debian (Create a New VM) 


2. Menentukan besarnya RAM yang akan digunakan, seperti pada gambar 


berikut ini. 


G Create Virtual Machine 
- 











Memory size 
Select the amount of memory (RAM) in megabytes to be allocated to the 
virtual machine, 


The recommended memory size is 512 МБ. 


6192 MB 









Next | Cancel | 








| 


Sistem Operasi 





Gambar 11.11. Menentukan besarnya RAM 


3. Membuat virtual hard drive gambar seperti berikut ini : 


rere СС ыша 


= | — 
= | maraih 
с» Create Virtual Machine 


Е 
Hard drive 


If you Wish vou can add a virtual hard drive to the new machine. You can 
either create a new hard drive file or select one From the list or From 

| another location using the Folder icon. 

| 


| IF vou need a more complex storage set-up you can skip this step and 
make the changes to the machine settings once the machine is created, 


The recommended size of the hard drive is 6.00 GB, 


Da mat add a virtual hard drive 
@ Create a virtual hard drive now 
Use an existing virtual hard drive file 


Debian 7.2. 0.di (Normal, 6.00 6) 


Gambar 11.12. Pembuatan virtual hard drive 


Pada gambar di atas, terdapat 3 pilihan, yaitu tidak menambahkan virtual 
hard drive, membuat virtual hard drive serta menggunakan virtual hard drive 
yang sudah ada. Pada contoh di atas, kita gunakan membuat sebuah virtual 
hard drive. Setelah itu dilanjutkan dengan menekan button Create. 

4. Proses berikutnya adalah memilih tipe file yang diinginkan. Ada 6 tipe file 
yang disediakan dengan tipe VDI, VMDK, VHD, HDD, QED dan QCOW 


seperti pada gambar berikut ini. 


| 


Sistem Operasi 


Hard drive file type 


Please choose the type of file that you would like to use Fór the new wirtual hard drive. IF 
WOU do not need to use it with other virtualization software you can leave this setting 


unchanged, 

ә. VDT (VirtualBox Disk Image} 

D MDK (virtual Machine Disk) 

| YHD (virtual Hard Disk) 

(2 HDD (Parallels Hard Disk} 

D QED {QEMU enhanced diski 
OCC ОЕМ Copy-On- Write 


ды шш ai 





IHide Description | | Cancel 





Gambar 11.13. Pemilihan tipe file hard drive 


5. Memilih model penyimpanan pada physical hard drive, seperti gambar 
berikut ini. 








- J 


| = іш - N 
<> Create Virtual Hard ШОЧ е b — 





Storage on physical hard drive 


Please choose whether the new virtual hard drive file should grow as it is used (dynamically 
allocated) or iF it should be created at its maximum size (fixed size), 


å dynamically allocated hard drive File will only use space on your physical hard drive as 
it Fills up (up to a maximum Fired size), although it will not shrink again automatically when 


space on it is Freed, 


| å fixed size hard drive file may take longer to create on some systems but is often Faster 
to use, 


@ Dynamically allocated 
| Fixed size 


Сеа 





Gambar 11.14. Model penyimpanan pada physical hard drive 
6. Langkah berikutnya adalah penulisan nama virtual hard drive dan juga pada 


folder mana file tersebut akan disimpan. Apabila tidak akan mengganti nama 


virtual hard drive serta foldernya mengikuti defaultnya, maka tekan create. 


| 


Sistem Operasi 





Pada gambar di bawah juga dapat dilakukan pengaturan besarnya kapasitas 


hard drive yang diperlukan. 


| Create Virtual Ha rd Drive 


с“ 
File location and size 


Please type the name of the new-virtual hard drive file into the box below or click on the 
Folder icon to select 4 different Folder to create the file in, 


Debian Wheezy 4 2.0 


Select the size of the virtual hard drive in megabytes, This size is the limit on the amount of 
File data that a virtual machine will be able to store on the hard drive, 















































4 | 6.00 GB 
2,00 ТБ 


Бекен | 





Gambar 11.15. Pemberian nama, lokasi dan kapasitas hard drive 
7. Langkah berikutnya adalah memilih menu Start yang ada pada button anak 


panah yang berwarna hijau, seperti pada gambar dibawah ini. 





ie оин. = General E, revrw ы 
Sae 
а П 
4 Mana KI с 2 
| ЕЙ Saves Operating tyshem: [abian 


ic | wW spul * 


fuss hemor: Сір 
Fae Coie Phaser, COUT), Ha 


03 онріау 

Қаза Матаса 1 E 

|. Жагаа Гені Dama: Dabid 
|1 М5 оре Cable 
| G] Storage 

















Gambar 11.16. Pemilihan button Start untuk proses Installasi 


8. Ketika mengklik button start pada gambar di atas, maka akan muncul seperti 


gambar berikut ini. 





4 
а» 
E ДУ 


S | 
“-2 





{0 Detian Wheezy 7.20 Running) - Oracle VM VirtaslBox 
Machine View Devices Help 


Debian CMU/L Iran Installer boot mena 


nan 

a (ә 
Пол Т Thi a 

Нсір 


РЕШАТ, 


, 


ас ЕТТЕ Мел 21114151312 


Press ENTEK to boot or MB to edit a senu entry 


ШОФ шко утын” 


Gambar 11.17. Pemilihan menu Installasi 





9. Setelah mengklik button Finish pada langkah ke-8, maka akan muncul 


tampilan utama instalasi Debian. Seperti halnya dengan Debian Lenny, 


Sgueeze, maka pada Debian Wheezy juga memberikan empat option 


utama pada saat halaman pertama proses Instalasi yaitu : 


e. 


Install, merupakan option untuk melakukan instalasi Debian Sgueeze 


dengan Mode Text. 


Graphical Install, merupakan option untuk melakukan instalsi Debian 


Sgueeze dengan mode GUI. 


. Advanced Option, berisi beberapa option lain sepertiExpert Install, 


Rescue Mode, Graphical automated Install serta Alternative desktop 


environtments. 


. Help, merupakan option untuk bantuan berkaitan dengan metode dan 


proses instalasi. Beberapa menu pilihan yang terdapat pada menu Help 


antara lain : 


F1, maka akan masuk ke menu help index sebagai kata kunci untuk 


menampilkan parameter sistem boot dalam proses instalasi Debian 


Sgueeze. 


| 


mn 


5 АШ 
a 


e F2 untuk menampilkan persyaratan sebelum instalasi Debian 


Sistem Operasi 





Wheezy seperti kapasitas minimal RAM dan Hard Drive. 


| TO Desie heen T20 Runreng)] Crack: WM ұлыма fa = ani 


| нин Firm Dini кірш 


ЕГЕТ  "ЕТГЕТТІГГЕСІІНЕГІТІІ 








Gambar 11.18. Option pada Menu Help 

e F3 merupakan metode khusus booting menggunakan CD-ROM. 

e F4 digunakan untuk menampilkan jendela informasi rescue mode. 
Rescue mode digunakan untuk booting ke sistem Debian Wheezy, 
tetapi hanyak untuk kasus-kasus tertentu seperti boot loader hilang 
atau tertimpa, sistem crash dan lain-lain. Mode terdiri dari dua mode 
yaitu rescue dan rescuigui. Mode rescue digunakan untuk mode text, 
sedangkan rescuegui digunakan untuk mode grafik. 

e F5, digunakan untuk menampilkan jendela informasi special boot 
parameters overview. 

e F6, digunakan untuk menampilkan jendela informasi special machine. 

e F7, digunakan untuk menampilkan jendela informasi pemilihan disc 
controller. 

e F8, digunakan untuk menampilkan jemdela informasi special boot 
parameters — installation system. 

e F9, digunakan untuk menampilkan jendela inforamsi bantuan berupa 
getting help. 

e F10, digunakan untuk menampilkan jendela informasi copyrights and 
warranties. 

10. Tampilah pertama setelah mengklik Finish pada langkah ke-8 diatas, maka 


akan muncul pilihan seperti gambar di bawah ini. 


Sistem Operasi 





Мне 





| 
1 
на ika Бару Аа аА тта оваа тизе Тыр қамыға Language wil ato be Ен 
тыг 
Chinese Gionplified} = EE = 
Dhina [Maion - pzm 
Croatian Намаа 4 
Crech =» байта 
Шығыны = Шат 
їнїн - hedenlands 
гог фањ : ёа 
сж ingka 222222224 
| Paparan = Kapa ain | 
| йаг = Peai 
finnish - Suomi 
Frencta = Ҥагп+айкн 
ШЕГІР ы Galego 
erage et Ana 
Leeman - Бена 7. 
Traat — iimis mi 
Soreenvhot байма || Contin | 


Шо” іші. шн он 


Gambar 11.19. Pemilihan bahasa 


11. Langkah berikutnya adalah pemilihan lokasi, dan pilihlah lokasi Other 


seperti gambar berikut ini. 


Ты «айнал ні Hat alian wr] Kr: kan ied Na AE ea аон ajai aa Ata eee харас пра ячны 
Бегае. Ата ау Ta shad be hee con mheara yai lee, 


Ths bu s sholisi hetal one Бак еч on Ibe language you irah ad. harang “ahe” Ш разе ны а li na 
Жей. 


Dipy bann p a жез: 


Canada 

Нн Boag 
India 

Ireland 

Per Sealand 
Pegel 
прала 
Singapore 
South Arka 
Шеп ей быч 
шті 





Gambar 11.20. Pemilihan Lokasi -> Other 


12. Pemilihan lokasi yang berkaitan dengan time zone dan system locale. Pada 
halaman ini, normalnya dipilih berdasarkan nama Negara dimana saudara 


berada, other -> Asia -> Indonesia. 


| 






& 





ДЕ 
ii. ee > - 





7 5 


ий Sa 


debian 





аыл фаш Мега оп 


The selected оса lll be изе та зей yow time cone and alse lor example to help select the ял йкы 
lodake. Mona Chis thou bee ihe country where you fie, 


Solent thee condiment or region ii eh per bacaan blong. 

Canin or regen: 

Africa 

Api erika 

ip ai 
Ak ardi Dra ain i 
санала 

Central America 

Europe 

mien Gren 

North America 





| 
= 
| 
| 
| 


EE Ə 


Screenshot Go Bak | |= Continue | | 


BOS a) Gimo 


Gambar 11.21. Pemilihan lokasi -> Asia 





debian | 


осып wil be uted io gel your bite zomi ond aho bor dampi Ta забі ња араат 
иена cour where you ihre. т {- 


Listed are locathens for; Asia ie the «G0 Back option to selada Serem contineni or region if peur 
Шешіп із nol Gated. 


Елеу Wery i area 
Afghanistan 

Ñi abri ire 

Wangladesh 

Пай шп 

irumi П агы salam 
Cambadia 

снаа 

Hong Keng 
India 


fan, lam Mapel о? 
Iraq 

ыы 

Japan 


bercagar 





Gambar 11.22. Pemilihan lokasi -> Indonesia 


13. Langkah berikutnya adalah pemilihan locale configure. 


es 
с 


Sistem Operasi 





14. 


Tengara katala | 


anah dadana kana bera Ба отланы оГ language and country you Bare selected. Foi саға 

ae pretense te lovalnn avalon for’ ihe selerted languages, The locals thai wE be prad 
is Bs imtha sewad 
ida D SARA doa Bagi Oi 


wai kua. Pa naa ia аа = En 

Av ale =- am ALi HTI -D 
= го Ln E 
| Canji = еп CAT 
- an НЕ ОТЕ 
z еп Adi A 
+ тп ҒА-ЛТҒ-И 
aa GB Una 


i 
Е 
i 


Е 
= of FALLS 























Gambar 11.23. Pemilihan locale configure 


Langkah selanjutnya adalah menentukan konfigurasi keyboard. Standar 
keyboard yang digunakan adalah American English. Warga Negara Eropa, 
misalnya German, maka akan memilih standar keyboard yang sesuai, 
karena beberapa huruf di German, seperti umlaut (a,0,U dan lain-lain) tidak 
ditemukan dalam keyboard lainnya. Kalaupun ada, maka termasuk dalam 
kategori huruf symbol. Pemilihan standard keyboard, ditunjukkan seperti 


gambar berikut ini. 





Gambar 11.24. Pemilihan standard keyboard 


| 


Sistem Operasi 





Standard keyboard untuk Negara Jepang, China, Korea, Arab dan lain-lain 
juga sangat berbeda dengan model huruf yang ada pada standard 
American English. Untuk melanjutkan proses instalasi berikutnya, maka klik 
pada button Continue. 

15. Langkah berikutnya adalah konfigurasi jaringan (configure the network), 
berupa pengisian nama hostname. Pada contoh ini penulis menggunakan 


nama yamta sebagai hostname. 





Tonia the Arak 


Pena аі Нет Has Pb Bkh agal ih. 


Ela: Bd AN fii je а kirik wani d Пі іберііПез euy tea Do Uh еа. 0 ana NT breie whit you 
Bin siraja had Bee. memuat your nebak adl rata WH yang дее зина up your oa ho E muria raka. 
you rañ Fakir kei а up beb 


PJN T. 





se E | 


| = 
SATE ENENGE ‘tet Buck ати: ине 
| 





Gambar 11.25. Pengisian nama hostname 


Nama hostname terdiri dari satu suku kata, yang mengidentifikasikan 
tentang sistem agar dikenali dalam jaringan computer. Untuk melakukan 


proses selanjutnya tekan button Continue. 


16. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi domain name. dalam contoh 
ini digunakan yamta.edu sebagai domain name. Domain name merupakan 
bagian bagian dari internet address yang benar untuk sebuah host name. 
Umumnya domain name berakhiran dengan .com, . net, .edu, .or atau .org, 


seperti gambar berikut ini. 


| 


Sistem Operasi 





kla nah pan Maka pandang d malah gh wg gkah dg ee eran host name. If is fen 


same hing LE amde b tee, et, cd, of arg Ш тон аға «ет ама а Балын yan cian mi 
qomeihing up. but make eure you wie the same domain 





nama on all jour compu ers, 





Screen what 





Gambar 11.26. Konfigurasi domain name 


17. Pemberian root password. Password untuk root harus diisikan agar sistem 


terjaga dengan aman. Password yang baik terdiri dari campuran huruf, 


angka, huruf besar dan karakter khusus dan secara periodic dapat diubah. 


‘Sel up uber and paraworda 


Vou mend te vet a password Da nani. UK agin sarkara ће ассо. A malhas а маъсура 
with post atress cam hate dikasi maen, we au should taka cère Li rhown a togt Pansa that а 
mal should not Ie» word found Ih didlonates, ora card Uhal could ba sasiy 

E O жанын 


eon мора SU centain a AU ie OF belies, Humbert and pundieation aed should be changed 4 


The root user show not have an empty pateword. if you Leawe ths the root accord will be 
Paid san saa LO РУКЕ PL SV SA ТА И е Галата me toot utineg the “wad” 


Неде ІІІ жөні ней пыл іе зіне Іс «ә (Ға рыла мын! du pru pa ii 
Aoa hana: 


нын 


Pine enter he атъ о panen agan Яс жегіһу that yon hare рне II cantik, 
Aarle pisma B amy, 





Gambar 11.27. Pengisian root password 


18. Langkah selanjutnya adalah menambahkan nama user baru dan password. 


User account akan dibuat berdampingn dengan root account untuk 
keperluan aktifitas non administrative. 


| 


19. 


20. 





Xal up uteri afd passwords | 


| Auser accoun) milj be wesied lo you Ho ure inaipa af hhe root sanak Ir menadah rate si AR. 


Please ender the rea] name of this user. This Information wiil be urad for instance ар default origin ter 
таба аети by lhis osad as wall às diig program which diaplays cf ives the uvers real n "үре ‘Your full 
nama La manpnable dholos, | 


Ka rara jar (Гы? тыры qi pane 





Gambar 11.28. Penambahan user baru 


Langkah selanjutnya adalah pemberian password pada user baru tersebut. 
Password yang baik terdiri dari campuran huruf besar, huruf kecil, angka 


dan karakter khusus serta diupdate secara berkala. 









Bol up miem ond pasword. 


| А досі ратата тШ contain a me Si lebar, dumbo and panduan and should be changed ii 
аг егеді. 
| Frew a ance ke Fe ren сданы 
| = = — 


Pisdse onde thee came miar password again bo werify pou hare Tpped il correct hy. 
Кат раан fo же) 


Gambar 11.29. Pemberian password untuk user baru 


Langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi the clock (jam). Apabila pada 
time zone tidak terdaftar nama negaranya, maka saudara dapat kembali 
kepada langkah sebelumnya (choose language) kemudian memilih Negara 
dimana saudara berada. Konfigurasi ini dapat juga dilakukan setelah 
proses instalasi selesai dengan cara mengklik pada tanggal, bulan, ahun 
dan jam yang muncul pada halaman kanan atas pada desktop Debian 6.0.4 


Squeeze. 


< ae 
“-2 





Configure jhe chimi 
@ the deched iime rons ja pot listed, hen 


Is back ba thie af Chaos | " ағый атын 
country thal masa the desied Um rana [Е ithe ceunery гато чүбен ы karat ah. = 4 
Жей ЖЕЙ wy you Dee және” 








Cerir a [Salame Бай Нақа Тағардаға, Езеі ал Зай Kalimantan} 
Lana fee, Tapos 


Srreenahat | continus 





Gambar 11.30. Konfigurasi jam 


21. Setelah mengklik Continue pada langkah di atas, maka akan muncul 
halaman рай harddisk, seperti berikut ini. 





debian (2 


Partition disks 


ины ae nyan the Балы тілі a disk boring Store Mandard echames) of, it you 
кам tn ara main wie ы quidad part nee 1. анна aed 





ETEA EAN ааа 
aia i тшй {Тыгай 


Ge = kiriin PAE dish aed det up tM 
Guided -use endite dish amd sal up sanad UM 
Наша! 





Gambar 11.31. Pemilihan partition disk 


22. Pada partition disks Debian 7.2.0 seperti pada gambar berikut ini. 





Чешап СЭ 


Parijon disky 


mealy mani io make ihe 
Seia i ah fe pr T 


Hate thàr dli data on the disk you select кейі bar wiar but net befede you hae confined thal yo 
ihe charges, 








ъа Васи | Continue 


| —_—= Bo Fo Энн | 


Gambar 11.32. Metoda partisi 


| 


Sistem Operasi 





23. Pemilihan partisi hard disk dengan nama SCSI3 (0,0,0) (sda) — 8.6 GB ATA 
VBOX. Pada proses ini terdapat peringatan bahwa semua data yang ada 


dalam harddisk akan dihapus, seperti gambar berikut. 





debian © 


| рача іза diska 

Selected for partitioning: 

S690 lada ATA YO KABEH Sk В 8 си 

thee dink Cah ba pare ikii, снн а алети е а СИР еган ada. ybi dri maiia, hisia Li Minal 
TF, 





Ё гг 
tepar home pai lara 
чарага Лысые, yar гаг, агн Ятар part hina 


| Screenshot To Isak | continue | | 
АШЫ | 1 ТЕҢ кеі гні 
= = т > 


Gambar 11.33.. Pemilihan partisi untuk instalasi 





24. Pemilihan partitioning schema pada hard disk terdapat tiga pilihan, yaitu : 
All files in one partition (recommended for for new user), Sparate /home 
partition dan Separate /home, /usr, /var, and /tmp partitions. Rekomendasi 


untuk user baru adalah semua file berada dalam satu partisi. 





| Partition divks | 


Pei а cere of pour Gora gas ah an seul pert өше ра гіме Ғе = їй 
gka аулага, mou ығ әш) ә е ы сомы ті еліте м лғасы bo omin i pha Р 

няе раг натыз 

г гда е НАШ 

пага the Logkal Solums Meng 

Canggu Gory pled чанак + 


| = сз Inda 2 MG GP ATA YEON HARIS 
ШІ primary #208 т ental 
Я% kagirah И.н 1 ажар 


г кенттен in pirika 
Т; ігі T 





Gambar 11.34. Partition disc 


25. 


26. 


Sistem Operasi 





Pada langkah ini berisi informasi tentang partisi hard disk. Terdapat 
informasi bahwa partition #1 of SCSI3 (0,0,0) as ext4 dan partition #5 of 
SCSI3 (0,0,0) as swap. Hal ini berarti bahwa untuk menginstall linux, 


minimal harus ada 2 partisi yaitu ext4 dan swap. 





Partition disks қ | 


E a caniin tia ehanan Katad haiei uil н aitten to the кь, Сааган mii be sbie to maka 
| further changes mamu alh 


The partition tablet of the feliewing devices are changed: 
| SSF ho, байар 





тела РЕЧИН БН gohi te bë [dimad 
parikan EL al SESI UK E. Dh dadah aa wi 
Panion PESERTA a Maidah йн iwp 
| Write thet charge 1 aka 

гу 


= Tes 


| 
| Screenuhol 
| 























Gambar 11.35. Konfirmasi tentang partisi untuk menginstall 


Setelah proses install base system selesai, maka langkah selanjutnya 
adalah mengkonfigurasi the package manager. Terdapat inforamsi bahwa 
operating system yang diinstal, adalah Debian GNU/Linux 
7.2.0 Wheezy_ Official i386 DVD Binary-1 yang dirilis pada 20131012- 
12:56. Apabila ingin menscan DVD lain, maka pilin Yes atau sebaliknya, 


seperti gambar berikut ini. 





Configure the package manga 


Four lnetaflation CB of DVD han been scansed, ita label tn 


І eden OA fae 7. Weer Mi DA CMD пату 1 0 ДО dh 

уй киле [yatra Ине танин |і теліп ade arai Oka ar [WE [ar re erna manager bapti. Normally 
| es “gek т ara, a үлүүн CVO. Wf yaa do not have any addtional Of. of 
| DaDa gebie, bhe sieh can just berapa 
F you mhh io sran ekar CO or Di, please Ine ЙГ пышта. 
Teen ami OD a AF 


ш Ша 


то 





Gambar 11.36. Configure the package manager 


| 


Sistem Operasi 





27. Pemilihan Network Mirror untuk instalasi software Debian 6.0.4 Squeeze. 
Apabila menginginkan untuk menginstalasi dari network mirror, maka 


pilihkan option Yes dan begitu pula sebaliknya. 





П aa NR 
| kare Yaar [жага] Piip 


debian 
Configure the parkage manager 
Bek ea ike mina ee software that is imdiuded an the DARAH. Th агр ањо 
mahs mmea veriions of woltware 


eee Beane - н н, ИУ bly gora memet сенгені ee Naya wka nja ас и 
If yous Һау аа 9 wifi connect а seg gedted ify 


Еты g gph dies 
Pe die rer 


ж Шо 





Gambar 11.37. Konfirmasi penggunakan network mirror 


26. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi tentang popularity-contest. 
Halaman ini menginformasikan bahwa apakah kita akan berpartisipasi 
dalam survey penggunakan paket-paket debian yang digunakan. Apabila 
menginginkan untuk berpartisipasi, maka pilihlah Yes dan begitu pula 


sebaliknya. 








Configuring popularity =comtest 


The system may enormous ү ы аы SViibution developers with ative about Lha жесе ured 
Sire pe нн іі on this system. This rmuathon infigences decisions such as which packages t should go on the 


| 
Г pau chet dein as fail ade, Chee ol othe para тск Ч СОО ie ЧЕ ЧИРАК. =n a 
th ihe distrib Қ а The collected staahtics can be veered on httpoopep 4 ЕМЕ | 


This choice can be Later modiied by running “dpkgetcenfigure popularity cond esi” | 
Para чабан ат Тыр ры КН быша ag 


Gambar 11.38. Survey partisipasi dalam penggunaan paket-paket debian 


| 





Є 4% 


м2 


S è 
є 4% 






Sistem Operasi 


29. Langkah selanjutnya adalah pemilihan tentang software-software yang 
akan diinstal. Beberapa pilihan diantaranya adalah Graphical desktop 


environment, server, database, laptop dan standard system utilities. 


ктр 


| ie татып, өтін "не сөге of thè yaam h installed. Tea tune tha am Lo your heeds, tari 
ыста pe an te ot ini pradefined collections of eatrerare. ges 
Dicom nrimaa i rata 


Web sere 
| Prin errer 
ГА datahats 
DAS Serrar 
file terre? 
жан werner 
S5 Laptop 
Kedai apstem іо 





Gambar 11.39. Pemilihan software untuk diinstal pada Debian 


30. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi terhadap man-db. Selain itu juga 
ditanyakan apakah saudara akan menginstall GRUB boot loader pada 
master boot record. Apabila menginginkan untuk menginstall GRUB boot 
loader pada master boot record, maka pilihlah Yes, kemudian kliik button 


Continue seperti gambar berikut ini. 


же 


it seems that thie mew installation ia the жп operating epsiee en thls compater Hao, 5 aruld be sate 
fo install te GUM Boot lowder to Lhe mater boot ти our Ига herd drive. 


Banning H bhe imi aer a fo dete anode operating opi eee i pene ony 
master boxt record will make thai pal Ti Ad stem АА bon ala, "Tenaga 


modifying the 
can be manually comdlqured later to кебі A. 
Crete Ped GAME Aco beeches Fc Ofer died Boo төсемі" 


e 


=E yen 


Sareenshst GoBack | Continue | 





Gambar 11.40. Install GRUB boot loader 


| 


Sistem Operasi 





31. Tahap paling akhir adalah finishing instalasi dan telah muncul pesan 
Instalation Complete. Hal ini berarti bahwa proses instalasi telah selesai 
dilaksanakan dengan baik. Langkah berikutnya adalah menekan button 


Continue untuk melanjutkan proses berikutnya. 


debian © 


Pindah the Ina don 


а ea par rona he 


GE Pana aon H pa eo 8 is time to bos’ info your new пу. Make gute Eo remore bhe 
= alan wedia [CO-ADH, оре, в пн you biot mia lhi now vy lem patches than 
restarting ihe in ае 


гга ат Гс 











Gambar 11.41. Informasi Instalation Complete 


32. Proses pertama kali booting setelah proses instalasi selesai dilaksanakan. 
Pada gambar berikut muncul informasi bahwa operating system yang 
berhasil diinstall adalah Debian GNU/Linux dengan Linux kernel 3.2.0-4- 
486. 





@ Debuan. Whae1y.7.20.GUI (Runrvng) - Oracle VM Virbuallax 0 
Мәйме Үсу Dewees Help | 





Ти еп. 


ас КЬ 
ЖЫ! 21,8! 22 
cuted automatically 





Gambar 11.42. proses booting pertama kali pada Debian 7.2.0 


Sistem Operasi 





33. Halaman loading pada sistem operasi Debian 7.2.0, ditunjukkan seperti 


gambar berikut ini. 





| beban ветр 7.1.0 САЛ (нн бине УЫ ЧЇ ! 


Mache Ұға Dee Hap 





| Bose lel Geen | 


Gambar 11.43. Proses loading pada Debian 7.2.0. 


34. Langkah selanjutnya adalah pemilihan user dan memasukkan password 
agar dapat login ke sistem Debian Wheezy. Pada tahap ini kita diwajibkan 
untuk memilih user serta memasukkan password yang telah dibuat selama 


proses instalasi. 





a ғ s P tro 





Gambar 11.44. Pemilihan user dan pengisian password 


35. Apabila username dan password yang dimasukkan benar, maka akan 
muncul halaman utama dari desktop Debian Wheezy seperti berikut ini. 


Pada gambar dibawah terlihat beberapa short cut seperti Computer, 


| 





қ 
ыз 


yamta's Home dan Trash. Selain itu terdapat pula Tab Menu Applications, 
Place dan System yan terdapat pada layar kiri atas. Pada bagian kanan 
atas terdapat informasi yang berkaitan dengan hari, bulan, tanggal dan jam 


pada system. 





Gambar 2.47. Default Desktop Debian Wheezy 


c. Rangkuman 
Virtualisasi merupakan sustu metode instalasi sistem operasi yang banyak 
digunakan, karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem 


lain. Salah satu kelebihannya adala menghemat resources terutama hardware. 


d. Tugas 

1. Diskusikan dengan teman sekelompok berkaitan dengan metode virtualisasi, 
kemudian buatlah kesimpulannya! 

2. Lakukan instalasi sistem operasi linux dengan metode virtualisasi, kemudian 


buatlah laporan praktikumnya! 


e. Test Formatif 
1. Apa yang dimaksud dengan metode virtualisasi pada sistem operasi? 


2. Jelaskan keuntungan dan kekurangan metode virtualisasi pada sistem 


operasi! 


| 


Sistem Operasi 





Sistem Operasi 








& A 
“-2 


g. Lembar Kerja 





| 





a. Tujuan Pembelajaran 


Setelah mempelajari Materi ini, peserta diharapkan dapat : 


Memahami organisasi file dan direktory pada sistem operasi Linux 
Menciptakan dan manipulasi directory 
Memahami konsep link dan symbolic link 


b. Uraian Materi 

12. Perintah Dasar Linux 

Setiap pemakai Linux harus mempunyai nama login (user account) yang 
sebelumnya harus didaftarkan pada administrator system. Nama login pada 
umumnya dibatasi maksimum 8 karakter dan memakai huruf kecil. Prompt dari 
shell bash pada linux menggunakan tanda -&, dan apabila sudah berubah 


menjadi super user, maka akan berubah menjadi tanda #. 


12.1. Masuk ke Halaman Terminal Linux 

Suatu sesi linux terdiri dari 3 langkah, yaitu : Login, Bekerja dengan Shell / 
menjalankan Aplikasi dan Logout. Untuk dapat masuk ke terminal linux, maka 
langkahnya adalah pilih menu Applications -> Accessories -> Terminal seperti 


gambar berikut ini. 


Applications Places 










AR Ассв55огів5 2 а Archive Manager 
al, Games > ЕН Calculator 
Ж Graphics > Е Character Map 
(а) Internet ? 9) Contacts 
% Office › а Desktop Search 
ЕТ Sound & Video > (2) Disk Utility 
(5 System Tools > С Documents 
ЄЎ Universal Access > |] Files 
4 gedit Text Editor 
9 нер 
3 Main Menu 





Root Terminal 


ta Screenshot 
a Terminal 





Gambar 12.1. Masuk ke Terminal Linux 








Sistem Operasi 


Pada gambar di atas, apabila kita klik pada Terminal Linux, maka akan 
muncul halaman seperti berikut ini. 


yamta@yamta: ~ 


File Edit View Terminal Help 


yamta@yamta:~$ Я 





Gambar 12.2. Halaman Terminal Linux user biasa 


Pada gambar di atas, terlihat bahwa tanda yang muncul di depan nama user 
adalah $, itu berarti masih berupa user biasa. Agar berada pada posisi super 
user, maka ketikkan perintah su, kemudian diikuti dengan passwornya. Password 
tersebut dibuat ketika kita melakukan proses instalasi. Dimungkinkan juga untuk 


membuat user dan password setelah melakukan proses instalasi. 


| NE MEN NE - 
File Edit View Terminal Help 


yamta@yamta:-$ su 
Password: 
root@yamta: /home/yamta# 





Gambar 12.3. Halaman Terminal Linux super user 


Untuk keluar dari posisi Super user atau root, maka ketiklah perintah exit, seperti 
berikut ini : 
| Pemai ~ 
File Edit View Terminal Help 


Password: 


root@yamta: /home/yamta# exit 
exit 
yamta@yamta:~ 5 f 





Gambar 12.4. Keluar dari super user ke user biasa 


| 


Sistem Operasi 





12.2. Melihat user ID dan group ID 
Untuk melihat user ID dan group ID dari komputer yang digunakan, maka 


perintahnya adalah $ id, akah berikut ini. 


ей Gennes? = 


File Edt View Terminal Help 


yamta@yamta:~$ 1d 
Uid=1000(yamta) gid=1000\yamta) groups=lOO0(yamta),24( (сЧго 
m),25(tloppy),29(audio), 30(dip),44(video), 46(plugdev), 108{ 
netdev),109/ blustooth), 115! scanner) 

yamtatiyamta: ~$ 





Gambar 12.5. Melihat identitas diri 


12.3. Melihat Tanggal Hari Ini 
Untuk menampilkan hari, bulan, tanggal , waktu dan tahun (sistem tanggal dan 
waktu), maka perintahnya adalah $ date, seperti berikut ini. 
| ети aan a 
de Edit View Terminal Help 
yamta@yamta:~$ date 


Tue May 15 15:42:14 WIT 2012 
yamtafyamta:-$ clear 





Gambar 12.6. Menampilkan sistem tangal dan waktu 


12.4. Melihat Kalender Bulan Ini 
Untuk menampilkan kalender pada bulan yang sedang berjalan (saat ini), maka 


digunakan perintah $ cal, seperti gambar berikut ini. 


| 


Sistem Operasi 


аке р ЕТТ — 


de Edit View Terminal Help 


yamta@yamta:~$ cal 
May 2012 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
d 2 Ia 5 
8 7 нн B. 10 LL 12 
13 14 fE 16 17 18 19 
20 21 22 23 25 26 
а) 28 29 30 31 


yamtam@yamta:-$ 





Gambar 12.7. Menampilkan kalender bulan Mei 2012 


12.5. Melihat Kalender Tahun Ini 
Untuk menampilkan kalender dalam satu tahun penuh, maka perintahnya adalah 


$ cal —y, seperti berikut ini. 





yamtadyamta " 


File Edit View Search Termal р 
January February March 


кш Mo Tu We Th Er Sa Su Mo Tu we Th Fr Ба Su Mo Tu We Th Fr Sa 

| 2 4 A S Il 2 | 7 

E Г E 3191112 | 4 SG в | 8 9 j 4 5 Б ГЕЗ 

3 1415 6 17 18 19 16 11 12 13 14 15 16 le dl 13 14 15 16 

20 #1 22 23 24 25 26 17 18 19 208 Z1 Z4 23 17 18 19 29 21 22 213 

27 28 29 38 3) 74 25 26 27 29 24. 25 26 27 їн 29 JÖ 
41 

Ape May lua 

Tt Mo Tu We fh Fr Så Su Mo Ти же In Pr Sa Бы Mo lu We IN Er Sa 

i 2 2 а 5 DO 1 4 3-й 1 

ёа 9 16 11 14113 ә в fa p Ie Ii аа дв 7 8 

1415 16 17 18 19 20 12 19 14 15 16 17 18 918 il 12 14 14 16 

21 22 23 24 Шо 76 ег 19 20 21 22 ЕЗ 49 ž2 LỌ 17 1B 19 20 21I 27 

Je 25 36 а, 27 28 933834 23 24 25 26 27 25 28 
3G 

JUN АЕТ багтетрег 


So Tu we IM FF 5a Su Mo Tu We TH Fr Se Su Mo Tu Wwe Ih FP Sa 


| 2 3 4 5 46 І 2 3 12 3:3: і4і 5 6 7 

г Е 9 IB II 12 T3 4Зв8 7 ВН 919 в 9 IB I1 TZ 13 14 

14 15 16 17 18 19 20 11 1813 t4 15 1617 15 16 17 18 19 z0 21 

21 222324 5 26 24! 1G 13 20 241 22 23 24 72223 24 25 0 dí 48 
JA 79 36 3] 29 26 27 26 29 36 al 79 3G 


Oe tober Havanber larombar 
Sar Mo Tu We IN Er Sa Su Moe Ти we Ih Er Sa Su Mo Tu We Ih Fr Sa 
Il а іі 4 45 a іі 2? лл а Ж 2 


Gambar 12.8. Menampilkan kalender dalam setahun 


| 


Sistem Operasi 





12.6. Melihat Kalender Bulan 9 Tahun 1974 
Untuk menampilkan kalender pada bulan September tahun 1974, maka 


perintahnya adalah $ cal 9 1974, seperti berikut ini. 





апа угат; = 


File Edit View Terminal Help 


yamta@yamta:-$ cal 9 1974 
September 1974 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
E o ew wa Be Bag 
Вя 5 10 14 12 13. 14 
ls 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
23 30 





Gambar 12.9. Menampilkan kalender bulan 9 tahun 1974 


12.7. Melihat Sistem Host Name 


Untuk menampilkan sistem host name, maka perintahnya adalah $ hostname, 


seperti berikut ini. 


Ет ТЕЕ = 
File Edit View Terminal Help 


yamta@yamta:-$ hostname 
yamts 
yamtatyamta: ~$ 8 





Gambar 12.10. Melihat hostname 





шы 4 
(<, AN 


7 5 Sistem Operasi 
/ «{ istem Operasi 









12.8. Menampilkan Sistem Informasi 
Untuk menampilkan sistem informasi pada sistem operasi, maka perintahnya 


adalah $ uname, seperti berikut ini. 


YO Debian Wheezy 7,20 GUI (Running) - Oracle VM .. >|, =], |i 


Machine wiew Devices Help 
Applications Places 


File Edit View Search Terminal Help 
үаптайуапта : -% uname 

Linux 

yamta@yamta:~$ fj 


J ] 


Bot E dad || Ga [E] Right ctrl 





Gambar 12.11. Menampilkan sistem informasi pada sistem operasi 


12.9. Menampilkan Semua Sistem Informasi 
Untuk menampilkan semua sistem informasi pada sistem operasi linux, maka 


perintahnya adalah $ uname —a, seperti gambar berikut ini. 





{а Debian_Wheezy_/.2.0 GUI [Running] - Oracle VM Wir fuel coe 
Machine View Devices Help 


yamtafyamta:~$ uname -a А 
Linux yamta 3.2.0-4-486 #1 Debian 3.2.51-1 1686 GNU/Linux |] 
yamta@yamta:~$¢ | 


= T 
п | t 


C e er | ia ШЕИСІРДІ 44 


Gambar 12.12. Menampilkan sistem informasi secara keseluruhan 








Pada gambar di atas terlihat bahwa informasi yang ditampilkan secara lengkap, 
yaitu Linux yamta 3.2.0.4-486 #1 Debian 3.2.51-1 i686 GNU/Linux. 


| 


Sistem Operasi 





12.10. Melihat User Yang Sedang Aktif 
Untuk menampilkan user yang sedang aktif dan melihat apa yang sedang 
mereka kerjakan (aktifitas), maka perintahnya adalah $ w, seperti gambar berikut 


ini. 





(9 Debian Wheny. TI ОШ (Runing - Cincla VM Virtuo WO | е Haa 
mek з 


| Мынте Маш [entra Help 


Pile Eht ЧУыны Searth Terminal Help 


|уаел аруатта:<% w 
| 16:14:81 мр 17:43, 21 load average: | | | 
USER TTY FROM LOGING IME sl CPU WHAT 
Пузата tty? "3 Tuai І7443т 3038 8.24е gdm-session-worker [pam gadna] 
pis 13,43 ізін! 1.085 9.455 a- 


aoc Ff GeO ejaan | 


Gambar 12.13. Melihat user yang aktif dan aktifitasnya 


Pada gambar di atas terlihat user yang sedang aktif dengan berbagai aktifitas, 
misalnya waktu login, waktu idle, JCPU, PCPU dan apa yang sedang dikerjakan 
oleh user. JCPU adalah waktu yang digunakan untuk semua proses yang 
ditambahkan pada tty, sedangkan PCPU adalah waktu yang digunakan untuk 


menjalankan proses yang saat ini sedang berlangsung. 


12.11. Melihat User Yang Sedang Logged In 
Unutk menampilkan user yang sedang login, maka perintahnya adalah $ who, 


seperti berikut ini. 


{а Debian Wheezy 7.2.0 GUI (Running) - Oracle VM VirtualBox 
Machine View Devices Help 
File Edit View ‘Search Terminal Help 


yamtafyamta:~$ who 
tty? 2013-12-10 21:34 


pts/@ 2013-12-11 15:01 
yamta@yamta:-$ fj 


4 | ТТ ! 


— | та @ @ ep ГІ Қа Ш | ба (9) Адн Ctrl 


Gambar 12.14. Melihat who 














| 


Sistem Operasi 





12.12. Menampilkan User ID Effective 
Untuk menampilkan user ID Effectice, maka perintahnya adalah $ whoami, 


seperti berikut ini. 





Machine Wiew Devices Help 


-~§ whoami 


--%| 





| I 
Ss BO SFU 





| GA [E] Right Ctrl 





Gambar 12.15. Melihat whoami 


12.13. Membersihkan Layar 
Untuk membersihkan layar, maka digunakan perintah $ clear, seperti pada 


gambar berikut ini. 





{а Debian_Wheezy_/.2.0 GUI [Running] - Oracle VM VirtualBox 


Machine View Devices Help 


yamta@yamta:~$ clear 


Т 
— @ > ap | w | EF. ($| Right СЕН 


Gambar 12.16. Menghapus layar 





Dengan perintah clear, maka layar akan bersih dan kursor berada pada posisi 


paling atas dalam suatu halaman. 


| 





ез ДЕ 


Г 
Nggen 


Kg 
© 


12.14. Melihat Isi Direktori 
Untuk melihat isi dari suatu direktori, maka perintahnya adalah $ /s, seperti 


berikut ini. 


IE Debian Wheezy 7.2.0 GUI [Running] - Oracle VM VirtualBox” 


н 
| Machine View Devices Help 


yamta@yamta:~$ ls 
belajar linux Desktop Documents Downloads 
yamta@yamta:~$ fj 


+ 





Gambar 12.17. Melihat Is 


12.15. Melihat Seluruh Isi Direktori Secara Lengkap 
Untuk melihat isi direktori secara lengkap dengan informasinya, maka 


perintahnya adalah $ Is -/, seperti gambar berikut ini. 





Machine View Devices Help 


yamta@yamta:~$ ls 
belajar linux Desktop Documents Downloads Music Pil 


-PW-r--P-- 
id rwxr-xr-x 
drwxr-xr-x 
drwxr-xr-x 
Id rwx r-xr-x 
drwxr-xr-X 
-PW-r--Pp-- 
drwxr-xr-x 
Id -wx--x--x 
Td rw ат 
|агухг-хг-х 





root © Dec 22: belajar Linux | 
yamta 4096 Dec ' Desktop 

yamta 4096 Dec 10 | Documents 

yamta 4096 Dec 29 Downloads 

yamta 4096 Dec Music 

уапта 4096 Dec :29 Pictures 

root 121 рес 22: ping.sh 

yamta 4096 Dec "29 Public 

root 4096 Dec :20 samba 

root 4096 Dec 1: : 

yamta 4096 Dec :29 Templates 

yamta 4096 Dec 10 19: Videos н 





| i 
el uk GA [2 Right ctr 


Gambar 12.18. Melihat isi direktori secara lengkap 


Sistem Operasi 





12.16. Membuat Direktori Baru 
Untuk membuat direktori baru, maka perintahnya adalah $ mkdir nama direktori. 


Pada contoh di bawah, nama direktorinya adalah azzam dan azka. 


Machine View Devices Help 


yamta@yamta:~$ mkdir azka azzam 
yamta@yamta:~$ Jj ] 





| 
202 шн! 


Gambar 12.19. Membuat direktori baru 
12.17. Melihat Isi Direktori 
Untuk melihat direktori yang telah kita buat tadi, maka perintahnya adalah $ Is -, 


seperti gambar berikut ini. 
{а Debian Wheezy 7.2.0 GUI (Running) - Oracle VM Vi tualBox 
Machine View Devices Help 
yamta@yamta:~$ mkdir azka azzam 
yYamta@yamta:~$ Ls -1 
total 52 
drwxr-xr-x 
Wdrwxr-xr-x 
Powers tse 
Шағыхг-хғ-х 


2 үапта уапта 4096 Dec azka 
2 yamta yamta 4096 Dec s azzam 
1 root root 9 Dec 10 | belajar Linux 
2 үапта уапта 4096 Пес 10 :29 Desktop 
Idrwxr-xr-x 2 yamta yamta 4096 Dec 10 | Documents 
Магмхг-хг-х 2 yamta yamta 4096 Dec 10 19:29 Downloads 
Idrwxr-xr-x 2 yamta yamta 4096 Dec 10 : 29 Music 
Idrwxr-xr-x 2 yamta yamta 40586 Dec 10 қ Pictures 
Kw; sas || root. ragi 121 Dec :38 ping.sh 
Jdrwxr-xr-x 2 yamta yamta 4096 Dec :29 Public 
d-wx--x--x 2 root root 4056 Dec 20 samba 
Jdrwxrwxrwx 2 root root 4096 Dec 
drwxr-xr-x 2 
drwxr-xr-x 2 
4 | ІІ! 


yamta yamta 4096 Dec 10 19:29 Templates 
yamta yamta 4096 Dec 10 19: Videos 





| н 
ШС) а Ш 9 IS Right сы 


Gambar 12.20. Melihat isi direktori 


| 


Sistem Operasi 





12.18. Menghapus Direktori 
Untuk menghapus direktori, maka perintahnya adalah $ rmdir nama direktori. 


Pada contoh dibawah ini, direktori yang akan dihapus adalah azka. 


Machine 


File 


Edit 


View Devices | Help, 


View Search Terminal 


Iyamtagyamta:-$£ rmdir агка 


| 
GG Arus Gg 





Help 


[| Right Ctrl 


Gambar 12.21. Menghapus direktori 


12.19. Melihat Isi Direktori Yang Telah Dihapus 


Untuk melihat isi direktori yang telah dihapus, maka perintahnya adalah $ Is -, 


seperti gambar berikut ini. 


TE Debian Wheezy 7,20 GUI (Running) - Oracle VM VirtualBox 


| Machine 


File Edit 


View Devices 


Help 


yamta@yamta:~$ ls -l 


Idrwxr-xr-xX 
jdrwxr-xkr-x 
jdrwxr-xr-x 
drwxr-xkr-x 
drwkr-xr-x 
-rw-r--P-- 
drwxr-xr-x 
d-wx--x--x 
TA PW twx rwx 
jdrwxr-xr-x 
jdrwxr-xIr-x 
|4 


yamta 
root 
yamta 
уапта 
yamta 
yamta 
yamta 
root 
yamta 
root 
root 
yamta 
ydmta 


ТТ! 


yamta 
root 
yamta 
yamta 
yamta 
yamta 
yamta 
root 
yamta 
root 
root 
Yamta 
yamta 


View Search Terminal 


4096 
9 
4096 
4096 
4096 
4096 
4096 
121 
4096 
41296 
4096 
4096 
4096 


Help 


Dec 
Dec 
Dec 
Dec 
Dec 
Dec 
Dec 
Dec 
Dec 
Dec 
Dec 
Dec 
рес 








ДЕ г а 


belajar Linux 
Desktop 
| Documents 
Downloads 
Music 
Pictures 
"38 ping.sh 
Public 
samba 


Templates 
Videos 


һ 
Ы) (2) Жәдг ae) | GB S Right ctrl 


Gambar 12.22. Melihat hasil direktori yang telah dihapus 


| 


Sistem Operasi 





Pada gambar di atas, terlihat bahwa direktori azka sudah terhapus. 

Terminal linux yang terlihat pada gambar di atas, adalah suatu terminal linux 
yang dijalankan dari mode GUI. Salah satu tampilan yang mode text yang 
diperoleh ketika saat menginstalasi menggunakan mode text terlihat seperti pada 


gambar berikut ini. 





( Debian Wheezy 7.2.0 [Running] - Oracle VM VirtualBox 


Machine View Devices Help 
root@yamta:”# 1s -1 
i 
2 root root 4096 
2 Poot root 4096 18 Fee 
1 root roat 0 Dec 14 11: helajar. linux 


"€ root root 4096 
rootdyamta: 


GA [E] Right ctrl 





Gambar 12.23. Terminal Linux dengan mode Text 


c. Rangkuman 

Setiap pemakai Linux harus mempunyai nama login (user account) yang 
sebelumnya harus didaftarkan pada administrator system. Nama login pada 
umumnya dibatasi maksimum 8 karakter dan memakai huruf kecil. Prompt dari 
shell bash pada linux menggunakan tanda -&, dan apabila sudah berubah 
menjadi super user, maka akan berubah menjadi tanda +. Dengan 
mempraktikkan beberapa perintah dasar pada sistem operasi linux, maka 
saudara akan lebih familier untuk melanjutkan pada mata pelajaran selanjutnya 


(Administrasi Server). 


d. Tugas 
1. Diskusikan dengan teman sekelompok berkaitan dengan beberapa perintah 
dasar pada sistem operasi Linux Debian, kemudian buatlah laporan 


praktikum beserta kesimpulannya! 


| 


Sistem Operasi 





e. Test Formatif 

1. Jelaskan fungsi perintah dasar linux berikut ini! 
a. Is 

15-і 

mkdir 

. rmdir 


. vmstat 


го о о ос 


free 


2. Bagaimana cara mengetahui besarnya memory pada sistem operasi linux? 


f. Lembar Jawaban Test Formatif 


Sistem Operasi 





| ЕШ 





< а 
“7-2 


g.Lembar Kerja | 


ea 
| 
_ tT tT tT EE lele 
| 
_ tT tT tT ye Et 
tte ete tT tT tT ET eT EE 1. 
| 
| 
| 
_ eT tT tT tT EEE TE EY 
К 1. 
_ Ii. 
_ К 1. 
_ Ii 
К К 1. 
_ lele II 
К К 
_ III II 
_ te tT tT tT tT Ee EE 
К К 
_ Ii II. 
| 
_ tT tT tT Ee 1. 
| 
ү 
К К 
К 1. 
_ Ii III. 
| 
_ tT tT tT EE lele 
lil lll lll lll Il. 





| 


Sistem Operasi 





Kegiatan Belajar 13 : Operasi File dan Struktur Direktori 


a. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari Materi ini, peserta diharapkan dapat : 
e Memahami organisasi file dan direktory pada sistem operasi Linux 


e Menciptakan dan manipulasi directory 


b. Uraian Materi 

13.1. Organisasi Sistem File Pada Sistem Operasi Linux 

Sistem file pada Linux menyerupai pepohonan (tree), yaitu dimulai dari root, 
kemudian direktori dan sub direktori. Sistem file pada Linux diatur secara 
hirarkhikal, yaitu dimulai dari root dengan symbol -£. Kita dapat menciptakan File 
dan Direktori mulai dari root ke bawah. Direktori adalah file khusus, yang berisi 
nama file dan INODE (pointer yang menunjuk ke data / isi file tersebut). Secara 


logika, Direktori dapat berisi File dan Direktori lagi disebut juga Subdirektori. 





Gambar 13.1. Struktur sistem direktori pada Linux 


| 





Ё. a 
ез a 


+ 5 


Sistem Operasi 


13.2. Direktori Standar Pada Sistem Operasi Linux 


Setelah proses instalasi sistem operasi selesai dan tanpa adanya corrupt, maka 
Sistem operasi Linux akan menciptakan sistem file yang baku, yang terdiri dari / 


bin. / dev, /bin, /sbin dan lain sebagainya seperti terlihat pada tabel 13.1 berikut 


ini. 
Berisi file administrative (konfigrasi dll) dan file executable 


atau script yang berguna untuk administrasi system. 
/dev Berisi file khusus yang merepresentasikan peralatan hardware 
seperti memori, disk, printer, tape, floppy, jaringan dll. 
Berisi utilitas sistem level rendah (binary) . 
/sbin Berisi utilitas sistem untuk superuser (untuk membentuk 
administrasi sistem). 


/usr/sbi 
Berisi utilitas sistem dan program aplikasi level tinggi. 
/usr/lib Berisi program library yang diperlukan untuk kompilasi 


program (misalnya C). Berisi instruksi (command) misalnya 
untuk Print Spooler (Ipadmin) dll. 

/tmp Berisi file sementara, yang pada saat Bootstrap akan dihapus 
(dapat digunakan oleh sembarang user). 

/boot Berisi file yang sangat penting untuk proses bootstrap. Kernel 
vmlinuz disimpan di direktori ini. 

Berisi informasi tentang kernel Linux, proses dan virtual system 

file. 

/var Direktori variable, artinya tempan penyimpanan LOG (catatan 
hasil output program), file ini dapat membengkak dan perlu 
dimonitor perkembangannya. 


/home Berisi direktori untuk pemakai Linux (pada SCO diletakkan 
pada /usr) 


Direktori untuk mounting system file 
Home direktori untuk superuser (root) 





lusr/bin/X11 Symbolic link ke /usr/X11R6/bin, program untuk X-Window 
Source code untuk Linux 


/opt Option, direktori ini biasanya berisi aplikasi tambahan (-add- 
оп”) seperti Netscape Navigator, kde, gnome, applix dll. 


| 


Sistem Operasi 





13.2.1. Direktori /etc 

Berisi file yang berhubungan dengan administrasi system, maintenance script, 

konfigurasi, security dll. Hanya superuser yang boleh memodifikasi file yang 

berada di 

direktori ini. Subdirektori yang sering diakses pada direktori /etc antara lain : 

e httpd, apache web server. 

e ppp, point to point protocol untuk koneksi ke Internet. 

e rc.d atau init.d, inisialisasi (startup) dan terminasi (shutdown) proses di Linux 
dengan konsep runlevel. 

e cron.d, rincian proses yang dieksekusi dengan menggunakan jadwal(time 
dependent process) 

e FILES, file security dan konfigurasi meliputi : passwd, hosts, shadow, 
ftoaccess, inetd.conf, lilo.conf, motd, printcap, profile, resolv.conf, sendmail.cf, 


syslog.conf, dhcp.conf, smb.conf, fstab. 


13.2.2. Direktori /dev 

Konsep Unix dan Linux adalah memperlakukan peralatan hardware sama seperti 
penanganan file. Setiap alat mempunyai nama file yang disimpan pada direktori 
/dev. 


Peralatan | Direktori 000000000 
Floppy /dev/fdO 


IDE : /dev/had, /dev/hdb, /dev/hdc, /dev/hdd 
SCSI : /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc 


CDROM SCSI : /dev/scdO, /dev/scd1 
IDE : /dev/gscd, /dev/sonycd 


Universal : /dev/cdrom (link dari actual cdrom ide atau scsi) 


PS2 : /dev/lp0 
Universal : /dev/mouse 


Parallel Port | LPT1 : /dev/lp0 


LPT2 : /dev/lp1 


Serial Port | COM! : /dev/ttySO 
CON2 : /dev/ttyS1 
Universal : /dev/modem (link dari SO atau S1) 





| 


Sistem Operasi 





13.2.3. Direktori /proc 


Direktori /proc adalah direktori yang dibuat di atas Random Access Memory 


(RAM) dengan system file yang diatur oleh kernel. /proc berisi nomor proses dari 


system dan nama driver yang aktif di system. Semua direktori berukuran 0 


(kosong) kecuali file kcore dan self. Setiap nomor yang ada pada direktori 


tersebut merepresentasikan Process ID (PID). 


13.3. Tipe File Pada Sistem Operasi Linux 


Pada sistem operasi linux, terdapat beberapa tipe file, antara lain : 


Ordinary file 

Direktori 

Block Device (Peralatan |/O) 

Merupakan representasi dari peralatan hardware yang menggunakan 
transmisi data per block (misalnya 1 KB block), seperti disk, floppy, tape. 
Character Device (Peralatan 1/0) 

Merupakan representasi dari peralatan hardware yang menggunakan 
transmisi data karakter per karakter, seperti terminal, modem, plotter dan lain- 
lain. 

Named Pipe (FIFO) 

File yang digunakan secara intern oleh system operasi untuk berkomunikasi 
antar proses 


Link File 


13.4. Properti File Pada Sistem Operasi Linux 


Pada sistem operasi linux, file mempunyai beberapa atribut, antara lain berupa : 


e Tipe file 


Tipe file akan menentukan tipe dari suatu file, seperti pada tabel berikut ini. 


| Karakter | Arti 

О. [Бема _ 
— [шею —— 
От TT Symboiaiink 7 


b | Block specialfile |” 
е [Character special fle — 
s [Soeketink TT 
Оор [кю 





| 


Sistem Operasi 





е Ijin akses 

Ijin akses akan menentukan hak user terhadap file yang bersangkutan. 
e Jumlah Link 

Jumlah link akan menentukan jumlah link yang terdapat dalam file ini. 
e Pemilik 

Menunjukkan siapa pemilik file ini. 
e Jumlah Karakter / Ukuran File 

Menentukan ukuran file dalam ukuran byte 
e Waktu Pembuatan terakhir 

Menunjukkan bahwa kapan file tersebut dibuat atau dimodifikasi. 
e Nama File 


Menunjukkan nama file tersebut 


Contoh file dalam sistem operasi Linux dengan mode Text ditunjukkan seperti 


gambar berikut ini. 


- poot root 4096 Dec 14 19: 
2 root root 4096 Dec 14 19: 


LI 


LLI 
їп DO Md Il 


—rW-r--P-- 1 root root о рес 14 11:2 
Пгшхг-хг-х 2 root root 4096 Dec if 15 





Қ AS a P LN i 
ұннан 
[LA LI 


Gambar 13.2. Contoh file dalam sistem operasi Linux mode Text 


drwxr-xr-x 
-Гм-Г--Г-- 
drwxr-xr-x 
drwxr-xr-x 
drwxr-xr-x 
drwxr-xIr-x 
drwxr-xr-x 
-Гм-Г--Г-- 
drwxr-xr-x 
d-wx--x--x 
dwa WX TWX 
drwxr-xIr-x 
drwxr-xr-x 


yamta yamta 4096 Dee 11 15:4/ azzam 
root root QO Dec 10 22:04 belajar Linux 
yamta yamta 4096 Dec 10 19:29 Desktop 
yamta yamta 4096 Dec 10 19:29 Documents 
yamta yamta 4096 Dec 10 19:29 Downloads 
yamta yamta 4096 Dec 10 19:29 Music 
yamta yamta 4096 Dec 160 19:29 Pictures 
root root 121 Dec 10 22:38 ping.sh 
yamta yamta 4096 Dec 10 19:29 Public 
root root 4096 Dec 11 12:20 samba 
root root 4096 Dec 11 13:09 share 
yamta yamta 4096 Dec 10 19:29 Templates 
yamta yamta 4096 Dec 10 19:29 Videos 


BJ BI MIJ MI =e MINI NI MI М М 


NI 


Gambar 13.3. Contoh file dalam sistem operasi Linux mode GUI via Terminal 


Linux 


| 





ft. a 
ез АР 


Sistem Operasi “у/ гі 
Ге 
Q 





c. Rangkuman 

Sistem file pada Linux menyerupai pepohonan (tree), yaitu dimulai dari root, 
kemudian direktori dan sub direktori. Sistem file pada Linux diatur secara 
hirarkhikal, yaitu dimulai dari root dengan symbol -£. Kita dapat menciptakan File 
dan Direktori mulai dari root ke bawah. Direktori adalah file khusus, yang berisi 
nama file dan INODE (pointer yang menunjuk ke data / isi file tersebut). Secara 


logika, Direktori dapat berisi File dan Direktori lagi disebut juga Subdirektori. 


File pada sistem operasi linux mempunyai beberapa atribut file, antara lain tipe 


file, ijin akses, jumlah link, pemilik, ukuran file, waktu pembuatan dan nama file. 


d. Tugas 

1. Diskusikan dengan teman sekelompok berkaitan dengan sistem file yang ada 
pada pada Sistem Operasi Linux yang telah dipelajari di atas! 

2. Melakukan praktikum berkaitan dengan sistem file yang ada pada sistem 
operasi Linux (membuat direktori, membuat file, mengidentifikasi file, 
memodifikasi file, menghapus file, memodifikasi direktori). Beberapa perintah 
yang digunakan adalah pwd, cd, mkdir, rmdir. 


3. Membuat laporan Praktikum berkaitan dengan sistem file dan direktori. 


e. Test Formatif 
. Apa perbedaan antara file dan direktori pada sistem operasi Linux? 


. Sebutkan macam-macam atribut file yang ada pada sistem operasi Linux! 


о N > 


. Jelaskan fungsi perintah berikut ini : 
pwd 

cd 

mkdir 

. rmdir 

cp 

mv 


ч о а о со 


. IM 


© 


Sistem Operasi 








< а 
“7-2 


— g.Lembar Kerja 


ЕЕ кшен ЖЫШ 
К 1. 
_ III Ii III 
| 
_ tT tT EE TT Et 
tte ete tT tT tT ET eT EE 1. 
| 
| 
| 
_ eT tT tT tT EEE TE EY 
К 1. 
_ Ii. 
_ К 1. 
_ Ii 
К К 1. 
_ lele II 
К К 
_ III II 
_ te tT tT tT tT Ee EE 
К К 
_ Ii II. 
| 
_ tT tT tT Ee 1. 
| 
ү 
К К 
К 1. 
_ Ii III. 
| 
_ К 
CSSS lll Il. 






| 





a 
ae 


“ 42 Sistem Operasi 





Kegiatan Belajar 14 : Proses dan Manajemen Proses 


a. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari Materi ini, peserta diharapkan dapat : 

e Memahami konsep proses pada sistem operasi Linux. 

e Menampilkan beberapa cara menampilkan hubungan proses parent dan child. 
e Menampilkan status proses dengan beberapa format berbeda. 


e Melakukan pengontrolan proses pada shell. 


b. Uraian Materi 
14. Proses dan Manajemen Proses 


14.1. Konsep Proses Pada Sistem Operasi Linux 


Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Setiap kali menggunakan 
utilitas sistem atau program aplikasi dari shell, satu atau lebih proses “child” akan 
dibuat oleh shell sesuai perintah yang diberikan. Setiap kali instruksi diberikan 
pada Linux shell, maka kernel akan menciptakan sebuah proses-id. Proses ini 
disebut juga dengan terminology Unix sebagai sebuah Job. Proses Id (PID) 
dimulai dari O, yaitu proses INIT, kemudian diikuti oleh proses berikutnya 


(terdaftar pada /etc/inittab), seperti pada gambar berikut ini. 


GNU nano 2.2.6 File: /etc/inittab 


& /etc/inittab: initi] ETUE nE 
# $Id: inittab,v 1.91 2002/01/25 13:35:21 miguels Exp $ 


# ШЕ default runlevel. 
id:2:initdefault: 


# Boot-time system contifguration/initialization script. 
# This is run first except when booting in emergency (-b! mode. 
si:irsysinit:/fetc/init.d/rcs 


ih ПА к in single-user mode. 


‘Wait:/sbin rie 


fetc/finit.d the S5 and Ké scripts upon change 
of runlevel. 


Funlewel 0 is halt. 
Runlevel 1 is single-user. 
Runlevels 2-5 are multi-user. 
Runlevel 6 is 
ead 69 lines 
“В bet Help г: rev Pase WA Cut Text MH Cur Pos 
coal | f : = se MI UnCut Texti To Spell 





Gambar 14.1. Proses ID pada Sistem Operasi Linux 


| 


С. a 
ез a 


Sistem Operasi | у у гі 
ғ ө 
Q 2 





Beberapa tipe proses pada sistem operasi Linux dijelaskan sebagai berikut : 

e Foreground 
Foreground adalah suatu proses yang diciptakan oleh pemakai langsung pada 
terminal (interaktif, dialog) 

e Batch 
Batch merupakan suatu proses yang dikumpulkan dan dijalankan secara 
sekuensial (Satu persatu). Proses Batch tidak diasosiasikan (berinteraksi) 
dengan terminal. 

e Daemon 
Daemon merupakan suatu proses yang menunggu permintaan (request) dari 
proses lainnya dan menjalankan tugas sesuai dengan permintaan tersebut. 
Apabila tidak ada request, maka program ini akan berada dalam kondisi “idle” 
dan tidak menggunakan waktu hitung CPU. Umumnya nama proses daemon 


di UNIX berakhiran d, misalnya inetd, named, popd dan lain-lain. 


14.2. Mengontrol Proses Pada Shell 

Shell menyediakan fasilitas job control yang memungkinkan mengontrol 
beberapa job atau proses yang sedang berjalan pada waktu yang sama. 
Misalnya apabila melakukan pengeditan file teks dan ingin melakukan interrupt 
pengeditan untuk mengerjakan hal lainnya dan kaetika sudah selesai, maka 
dapat kembali (switch) ke editor dan melakukan pengeditan file teks kembali. Job 
bekerja pada foreground atau background. Pada foreground hanya 
diperuntukkan untuk satu job pada satu waktu. Job pada foreground akan 
mengontrol shell - menerima input dari keyboard dan mengirim output ke layar. 
Job pada background tidak menerima input dari terminal, biasanya berjalan 


tanpa memerlukan interaksi. 


Job pada foreground kemungkinan dihentikan sementara (suspend), dengan 
menekan [Ctrl-Z]. Job yang dihentikan sementara dapat dijalankan kembali pada 
foreground atau background sesuai keperluan dengan menekan "fg” atau bg”. 
Menghentikan job sementara sangat berbeda dengan melakuakan interrupt job 
(biasanya menggunakan [Ctrl-C]), dimana job yang diinterrup akan dimatikan 


secara permanen dan tidak dapat dijalankan lagi. 





a 
ae 


“ 42 Sistem Operasi 





Perintah ps dapat digunakan untuk menunjukkan semua proses yang sedang 
berjalan pada mesin (bukan hanya proses pada shell saat ini) dengan format : 
ps -fae atau ps -aux 


Hasil keluaran perintah ps —aux ditunjukkan seperti pada gambar berikut ini. 


00 #usr#fsbin#cron 
00 #binflosgin -—- 

00 #sbin#getty 884 
:00 #sbin#getty 364 
:00 #sbin#getty SOd 


mene /sbin-gettuy aog 


:00 Asbin/getty 384 
:02 -bash 
:00 ping localhost 
00 man ps 
ШЕ -5 
ШЕП 

ШЕ 

ШЕ 

ШЕ 

ШЕ 

ШЕ 

ШЕ 

ШЕ 

“ШЕ 

ШЕ 

PON 

:54 Чеѕ 

:00 р= -аих 


рав1 1925 
МЕ! 1649 
ина! 1950 
root 1951 
root tuber 
ШЕГЕНІ 1653 
БІЗДЕЙ! 1554 
“айт 1955 
root 

рав1 

рав1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ыи] 0 m 

2840 1432 

К abala, 

ж кү, ajaja 

SBO an 

К ajal 

тай ajali 

4728 1924 

ajah! 
1216 
ае 
1216 
аек 
1276 
БАП 
ЫК 
БАП 
К 
agdå 

п 7 

a kal NE, 
ood 7 

А0 Баг ШТ 

4344 1160 ttyl 


Шу Б Б» Б Б Б ГА Б 
а зе У 


ЕЛИ ЕП 

Ена! 

ШЕТЕН 

ина! 

Ana 

“got 

иа! 1980 
“Doi Dn 
Шаа! eld? 
aim was аз 
ШЕГЕНІ J068 
root elo? 
рав1 214? 
rooteyamta: # — 


41 АЕ! ra АКЕ ra ka 
нн ет Бел ГЕ 


= M e M e Me kerak 


ea ee ee Ee Reh ғай ғай ғай ғай ғар ға 


Kb bk 


+ 





Gambar 14.2. Hasil perintah ps -aux pada sistem operasi linux 
Beberapa versi UNIX mempunyai utilitas sistem yang disebut top yang 


menyediakan cara interaktif untuk memonitor aktifitas sistem, seperti gambar 


berikut ini. 


| 


top - 23:41:50 ыр 12:46, 1 user, load average: 1.00, | 

Tasks: 57 total, 2 running, dd sleeping, 11 stopped, O Fombie 
BCputs): 99.39 us, 0.7 
К1В Мет: 514600 total, 56928 407672 free, 6184 buffers 
KiB Swap: 392188 total, 0 392158 free, 33706 hed 





PID USER PR МІ YIRT RES SHR 


У АСРИ Ж%МЕМ ТІМЕ+ COMMAND 
СТОИТ ТТИ 1 
R 


41:14.04 yes 
4504 13596 1064 0:00.11 top 
О Й Й G:O1.14 ksoftirgds#o 
ЗИ ЕГІ ТЕ aka 0.0 0.2 ЕНТІГЕ: 
О О ЕШТЕН 0:00.01 kthreadd 
К К 0:01.69 watchdog/o 
К К Ooo. Oo 
Й О 0:00.00 khelper 
D D NAN A A LI It MTB 
W Ж O:00.,00 netns 
0 К 0:01.81 sync_supers 
О О 0:00.04 bdi-detault 
К К 0:00.00 kintegrityd 
г д o:00.,00 kblockd 
W 85 0:00,07 ЕһипетавзЕП 
4 Пп 0:00.02 kswapdô 
О å NA JAAN ksmd 
О О g:00.00 fsnotify_mark 


и 1 С Г = 


sg 





Gambar 14.3. Hasil perintah top pada sistem operasi linux 


Statistik secara detail dengan proses yang berjalan ditampilkan dan secara terus- 
menerus di-refresh. 


c. Rangkuman 


Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Setiap kali menggunakan 
utilitas sistem atau program aplikasi dari shell, satu atau lebih proses “child” akan 
dibuat oleh shell sesuai perintah yang diberikan. Setiap kali instruksi diberikan 
pada Linux shell, maka kernel akan menciptakan sebuah proses-id. Proses ini 
disebut juga dengan terminology Unix sebagai sebuah Job. Proses Id (PID) 
dimulai dari O, yaitu proses INIT, kemudian diikuti oleh proses berikutnya. Untuk 


mengkonfigurasi proses, maka terdapat pada /etc/inittab. 


d. Tugas 

1. Diskusikan dengan teman sekelompok berkaitan dengan manajemen proses 
pada Sistem Operasi Linux yang telah dipelajari di atas, kemudian melakukan 
praktikum berkaitan dengan perintah-perintah tetang proses dan manajemen 
proses, misalnya ps, ps —u, ps —au, ps —eh, ps —ef, yes, yes » /dev / null, yes 
> /dev/null &, jobs. 


2. Membuat laporan Praktikum dan kesimpulannya! 


| 


sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 ша, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 si 





Ge Ay 
йы 
| л 


{ 
тр 5 Sistem Operasi 
“in istem Operasi 






e. Test Formatif 
1. Apa yang dimaksud dengan proses? 
2. Apa fungsi perintah berikut ini : 

a. PS 

b. ps —a 

C. ps —au 


3. Apa yang dimaksud dengan proses foreground dan background” 


f. Lembar Jawaban Test Formatif 





— 2 








Жы 
Seng 





a. Tujuan Pembelajaran 


Setelah mempelajari Materi ini, peserta diharapkan dapat : 

e Memahami tentang manajemen user dan group pada sistem operasi linux 
e Membuat user dan group 

e Memasukkan user kedalam group 

e Memodifikasi user dan group 


e Menghapus user dan group 


b. Uraian Materi 

15. Manajemen User dan Group Pada Sistem Operasi Linux 

Pada sistem operasi linux, maka terdapat dua tipe dasar aplikasi yang dapat 
digunakan untuk mengatur user account dan group pada sistem operasi linux 


debian, yaitu: Aplikasi Graphical User Manager dan Perintah pada Terminal Linux. 


15.1. Manajemen User Mode GUI 

Pada sistem operasi Linux Debian Mode GUI, kita dapat melakukan manajemen 
User melalui grafik, artinya bukan berupa mode text. Pada mode grafik, untuk 
melakukan manajemen user dan group, maka langkahnya adalah pilih menu 
Application -> System Tools -> Preferences -> System Settings -> User Acount, 


seperti gambar berikut ini. 





Gambar 15.1. Manajemen user dan group via GUI 


| 


wi 


@ Де 
а” 
Q 


Tahap berikutnya adalah dengan cara menekan button + pada pojok kiri bawah 
seperti gambar berikut ini. 


| : 
User Accounts | 





Ассошпї буре Standard 


| Mther Accounts 


е, userl 


а | 3. 
Е | | dh Lock 
| My Account Бы z o he | 
r | қ — = 
О yama es 
4 | | Standard | 
| 
| 


Language English 


Standard | Login Options 





Password Account disabled 


Automatic Lagi | On | || 




















Gambar 15.2. Manajemen user dan group via GUI 


Dengan mengklik button + pada halaman kiri bawah, maka akan muncul 
halaman Create New Account. 


Create new account 





| 
Acedunt Type | Standard w 
Full name | azkal 
Username |azka W 
Cancel | Create | 





Gambar 15.3. Menambahkan account bar 


Sistem Operasi 





Pada gambar di atas, misalkan kita menambahkan account baru bernama azka, 


baik untuk full name maupun username-nya. Setelah mengklik button create, 


maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut ini. 


User Accounts 


























| || 
. | ж 
шан 1 
ишш 


My Account 


| | yamta 
aii” standard 


| Other Accounts 


+ userl 


k | 4 Standard 


| azka 
' Standard 


























Ai mare Г үре 
Language 
Login Options 


rz 
газ 


Word 


Automatic Login 


| 
| 








| Ш іссіс | 


azka 


Standard 


English 


Account disabled 


Gambar 15.4. Hasil menambahkan account baru 


15.2. Manajemen User dan Group Mode Text 


Dengan mode text, kita juga dapat menambahkan beberapa user account pada 


sistem operasi linux. Untuk melihat user account pada sistem operasi Linux 


dengan mode text, maka dapat dilakukan dengan perintah #nano /etc/passwd, 


sehingga akan muncul tampilan berikut ini. 


| 


Sistem Operasi 





Terminal (as superuser) =Ир =! | х | 


File Edit View Search Terminal Help 

GNU nano 2.2.6 File: /etc/passwd Modified 
root :x:G:0: root :/ root :/binfbash 

autoipd:x:101:104:Avahi autoip daemon,,,:/varfLlib/avahi-autoipd:/bin/false 

colord:x:105:10/:colord colour management daemon,,,:#var/Lib/colord:/bin/fal 
Usbmux:x:104:46:usbmux daemon,,,:/home/usbmux:/bin/ false se 
Debian-exim:x:105:113::/var/spool/exim4:/bin/false 
Statd:x:106:65534::/var/Lib/nfs:/bin/false 
avahi:x:197:116:Avahi mDNS daemon,,,:/Var/run/avahi-daemon:/bin/false 
pulse:x:108:117 :PulseAudio daemon,,,:/var/run/pulse:/bin/ false 
Sp 
hplip:x:11@:7:HPLIP system user,,,:/var/run/hplip: /bin/ falsech-dispatcher: /bing$ 
ПОК: 
saned:x:112:120::/home/saned:/bin/falsein/false 
Debian-gdm:x:115:121:Gnome Display Manager: /var/Lib/gqdm3:/bin/Tfalse 
yamta:x:1000:1000:yamta,,,:/home/yamta:/bin/bash 
Userl:x:1001:1001::/home/userl:/bin/sh 
azka:x:1002:1002:azka,,,:/homefazka:/binjbash 
azzam:x:100 





Exit Justify Where Is b Page a Text а. Роѕ 
t 


Next Fage 





Uncut Tex To Spell 





Gambar 15.5. Tampilan halaman nano /etc/passwd pada Linux Debian 


Pada gambar di atas terlihat bahwa terdapat beberapa user pada sistem operasi 
debian, yaitu root, yamta, user1, azka dan azzam. Tabel berikut berisi beberapa 


perintah yang umum untuk membuat dan mengatur user command dan group : 


Aplikasi 


/usr/sbin/useradd Menambah user account 
/usr/sbin/userdel Menghapus user account 


/usr/sbin/usermod Meng-edit atribut account termasuk beberapa fungsi yang 
berhubungan dengan masa berlaku password. 
passwd Melakukan setting password. Selain untuk mengubah 


password user juga untuk mengontrol semua aspek 
tentangmasa berlaku password 





| 


Sistem Operasi 





Tabel berikut berisi beberapa perintah untuk membuat dan mengatur group : 


Aplikasi 


lusr/sbin/groupadd Menambah group, tetapi tidak menentukan user pada 


group 
tersebut. Perintah useradd dan usermod digunakan untuk 


lusr/sbin/groupmod Memodifikasi nama group adau GID, tetapi tidak 
mengubah keanggotaan group. Perintah useradd dan 
usermod menentukan user 

gpasswd Mengubah keanggotaan group dan melakukan setting 
password untuk mengijinkan anggota selain group 
tersebut 
yang mengetahui password group untuk bergabung. Juga 
digunakan untuk menentukan administrator group 





Untuk menambah user baru pada debian dengan mode text, maka digunakan 
perintah user add, misalnya kita ingain menambahkan user baru azmi, maka 
perintahnya adalah : user add azmi, seperti gambar berikut ini. 
Terminal (as superuser) = Ы | 4] 
File Edit View Search Terminal Help 
root@yamta: /home/yamtaf adduser azmiff | 





Gambar 15.6. Menambahkan user pada Linux Debian dengan mode text 


Untuk menambahkan password user, maka dilakukan dengan cara mengetikkan 
password pada isian Enter new UNIX password dan Retype new UNIX 


password, seperti gambar berikut ini. 


E ees И 
Terminal (as superuser) аке)», 4 


File Edit View Search Terminal Help | 
(Creating home directory “#home/azmi' ... | 
Copying files from “/fetc/skel' | 
Enter new UNIX password: | 
Retype new UNIX password: il | 

Gambar 15.7. Menambahkan password user pada Linux Debian dengan mode 


text 


| 


Sistem Operasi 





Untuk menambahkan Nama Lengkap (Full Name), serta identitas lainnya, maka 
dapat dilakukan dengan mengetikkan nama lengkapnya pada isian Full Name, 


seperti gambar berikut ini. 






an 
Terminal (as superuser) =ч: ЕЕ. | 


| File Edit View Search Terminal Help 
passwd: password updated successfully | 


Changing the user information for azmi | 

Enter the new value, or press ENTER for the default | 
Full Name (J: azmi hafizuddin ! 

Gambar 15.8. Pengisian nama lengkap user pada Linux Debian dengan mode 


text 


c. Rangkuman 

Pada sistem operasi linux, terdapat dua tipe dasar aplikasi yang dapat digunakan 
untuk mengatur user account dan group pada sistem operasi linux debian, yaitu: 
Aplikasi Graphical User Manager dan Perintah pada Terminal Linux. Keduanya 


dapat digunakan untuk memanajemen User pada sistem operasi linux tersebut. 


d. Tugas 

1. Diskusikan dengan teman sekelompok berkaitan dengan sistem manajemen 
User dan Group pada Sistem Operasi Linux yang telah dipelajari di atas. 

2. Membuat group dengan nama Siswa dan Guru, kemudian membuat user 
dengan nama siswai, siswa2, siswa3 serta guru1, guru2, guru3. Tahap 
selanjutnya adalah menambahkan user siswal, siswa2, siswa3 tersebut pada 
group siswa dan guru1, guru2, guru 3 pada group guru. Membuat laporan 


Praktikum beserta kesimpulannya! 


e. Test Formatif 


1. Apakah isi dari file /etc/passwd ? Jelaskan isi dari satu baris pada file ini. 

2. Apakah isi dari file /etc/group ? Jelaskan isi dari satu baris pada file ini. 

3. Sebutkan perintah yang digunakan untuk membuat user baru dan berilah 
contohnya. 


4. Sebutkan perintah yang digunakan untuk membuat group baru dan berikan 


Sistem Operasi 





contohnya. 
5. Sebutkan perintah yang digunakan untuk menghapus user dan group 


f. Lembar Jawaban Test Formatif 





Sistem Operasi 





Kegiatan Belajar 16 : Manajemen Aplikasi 


a. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari Materi ini, peserta diharapkan dapat : 

e Memahami tentang paket software yang ada pada debian 

e Melakukan instalasi paket software pada sistem operasi linux debian 


e Menghapus pakaet software pada sistem operasi debian 


b. Uraian Materi 

16.1. Paket Software Pada Debian 

Debian memiliki berbagai paket software yang tersedia di dalam repository baik 
berupa link internet maupun dalam bentuk CD/DVD. Dengan repositori kita dapat 
men-dapatkan aplikasi yang kita inginkan karena sudah tersedia banyak sekali 
aplikasi-aplikasi atau library pendukung yang siap kita gunakan. Untuk instalasi 
paket aplikasi pada debian-based (Ubuntu, Linux Mint, Xubuntu,dll) ada 


beberapa cara, antara lain menggunakan apt, dpkg, dan aptitude. 


Berikut ini digunakan perintah Advanced Packaging Tool (APT). Perintah apt-get 
adalah sebuah baris perintah yang digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi 
tersebut sebagai instalasi paket perangkat lunak yang baru, meng-upgrade paket 
perangkat lunak yang ada, meng-update daftar paket indeks, dan bahkan 


meningkatkan seluruh debian-based. 


APT menggunakan sebuah file yang berisi daftar 'sumber' dari paket yang dapat 
diperoleh. File ini disimpan dalam direktoi / etc / apt / sources.list. Dengan 
demikian ketika kita mengetikkan perintah # nano /etc/apt/sources.list, maka 
akan keluar informasi seperti berikut ini. 


edeb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.2.0 Whezzy Official I 386 DVD 
Binary-i 20131017] 


edeb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.2.0 Whezzy Official I 386 DVD 
Binarye2 201210151 


edeb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib 
edeb-sre http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib 


edeb http://ftp.security.debian.org/ wheezy/updates main contrib 


| 


Sistem Operasi 





e deb-src http://ftp.security.debian.org/ wheezy/updates main 


contrib 
Informasi di atas menunjukkan bahwa ketika kita sedang menginstalasi sistem 
operasi Linux Debian, maka repositorinya ada tiga macam, yaitu cdrom atau 


alamat web menggunakan protokol http atau menggunakan protokol ftp. Gambar 


lengkapnya ditunjukkan seperti berikut ini. 





GNU nano 2.2.6 File: /etc/apt/sources.List Modified 
# 
# deb cdrom: [Debian GNU/Linux 7.2.0 Wheezy - Official i386 DVD Binary-1 201514 
# deb cdrom: [Debian GNU/Linux 7.2.0 Wheezy - Official 1386 DVD Binary-1 201314 


deb http: //security.debian.org/ wheezy/updates main contrib 
Beb-sre http: //security.debian.org/ wheezy/updates main contrib 


wheezy-updates, previously known as ‘volatile’ 

A network mirror was not selected during install. The following entries 
are provided as examples, but you should amend them as appropriate 

for your mirror of choice, 


deb http: //ftp.debian. org/debian/ wheezy-updates main contrib 
deb-src http: //ftp.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib 


$E k Ж О Ж tH H 


| Read 16 lines ] 
me Get Help WriteOut Read File fy Prev Page WA Cut Text W Cur Pos 
SA 






m4 Exit Justify a) Where Is WY Next Page WB Uncut Техт To Spell 


Gambar 16.1. Screenshoot perintah # nano /etc/apt/sources.list 


Pada setiap baris di atas berisi deb atau deb-src. Paket binary (deb), yaitu pre- 
compiled merupakan paket-paket yang dapat kita gunakan, atau dapat juga 


berupa paket source (deb-src). 


Pada gambar di atas yang open adalah repository dari alamat web deb 


http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib dan deb- 
sre http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib, 
sehingga ketika dijalankan perintah apt-get install nama_paket, maka rujukan 


defaultnya adalah ke alamat web tersebut. 


Sistem Operasi 





16.2. Instalasi Paket Software Pada Debian 

Ada kalanya kita menginginkan paket tambahan pada sistem operasi debian. 

Dalam hal ini misalnya kita menginginkan samba server untuk keperluan 

sharing. Samba adalah program yang dapat menjembatani kompleksitas 

berbagai platform system operasi Linux(UNIX) dengan mesin Windows 

yang dijalankan dalam suatu jaringan komputer. Samba menggunakan 

smb sebagai protokol komunikasi data yang juga digunakan oleh 

Microsoft dan OS/2 untuk menampilkan fungsi jaringan client-server yang 

menyediakan sharing file dan printer. Beberapa karakteristik samba, 

antara lain : 

e Gratis atau free 

e Tersedia untuk berbagai macam platform 

e Mudah dikonfigurasi oleh administrator 

e Sudah terhubung langsung dengan jaringan dan jarang ditemui 
masalah dalam penggunaannya pada jaringan komputer 

e Mudah dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan Administrator 

e Dapat diandalkan karena jarang terjadi kesalahan, kecuali sever 
computer anda bermasalah dengan perangkat kerasnya. 


e Mempunyai performa yang maksimal. 


Untuk menginstall software yang telah terinstall pada Debian GNU/Linux, maka 
perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. 


root@yamta:/home/yamta# apt-get install nama_paket 
Misalnya, ingin menginstall software samba, maka perintah yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 


root@yamta:/home/yamta# apt-get install samba 


Dengan mengetikkan perintah tersebut di atas, maka akan ditampilkan seperti 


pada gambar berikut ini. 


| 


Sistem Operasi 





root@yamta:/home/yamta# apt-get install samba 
Reading package Lists... Done 
Building dependency tree 
Reading state information... Done 
The following extra packages will be installed: 
Libwbclient® samba-common smbclient tdb-tools 
Suggested packages: 
openbsd-inetd inet-superserver smbldap-tools Ldb-tools ctdb cifs-utils 
The following NEW packages will be installed: 
samba tdb-tools 
The following packages will be upgraded: 
Libwbclient® samba-common smbclient 
3 Upgraded, 2 newly installed, @ to remove and 35 not upgraded. 
Need to get 10.4 MB/10.5 MB of archives. 
After this operation, 23.6 MB of additional disk space will be used. 
Do you want to continue [Y/n]? Yy 
Get:1 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main Libwbclient® 1386 2:3.6.6-6+deb/u2 [96 


.3 kB) 

bet:2 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main smbclient 1386 2:3.6.6-6+deb/u2 (5,876 
КВ] 

31% [2 smbclient 3,159 kB/5,8/8 ЕВ 54%] 180 KB/s 395] 
Unpacking replacement smbclient 

Preparing to replace samba-common 2:3.6.6-6+deb/ul (using .../Samba-common 2s3a3, 
2 all.deb) 


Unpacking replacement samba-common 

selecting previously unselected package samba. 

Unpacking samba (from .../sSamba #53a3.6.6-6+deb/u2 1386.deb) 
selecting previously unselected package tdb-tools. 

Unpacking tadb-tools (from .../tdb-tools 1.2.18-2 1386.ceb) 
Processing triggers for man-db ... 

Setting up libwbclient®:i386 (24:5.6.6-6+deb/u?) 

setting up samba-common (2:3.6.6-6+deb/u?2) 

setting up smbclient (2:3.6.6-6+deb/u2) 

setting up samba (2:3.6.6-6+deb/u?) 

Generating /fetc/default/samba... 

Adding group “sambashare' (GID 122) 

Done. 

Update-alternatives: using /usr/bin/smbstatus.samba3 to provide /usr/bin/smbstati 
5) in auto mode 

[ ок ] Starting Samba daemons: nmbd smbd. 

setting up tdb-tools (1.2.16-2) 

Update-alternatives: using f/usr/bin/tdbbackup.tdbtools to provide /usr/bin/tdbbac 
kup) in auto mode 

Error: Timeout was reached 

root@yamta:/home/yamta# §j 


Gambar 16.2. Menginstalasi paket samba 


Tahapan berikutnya adalah melakukan konfigurasi terhadap paket samba yang 


telah kita install di atas. 


16.3. Mengkonfigurasi Paket Software (Samba) 
Setelah paket samba kita instalasi dengan perintah apt-get install samba seperti 
di atas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi. Langkah 


pertama untuk melakukan konfigurasi adalah dengan cara membuat direktori 





= > ae 
Song 





yang akan kita share. Pada gambar di bawah ditunjukkan bagaiman cara 
membuat direktori share dengan cara # mkdir share. Langkah selanjutnya adalah 
melakukan chane mode dengan perintah # chmod 777 share/ -R, seperti gambar 


berikut ini. 





fe Debian Wheezy 7.2.0 GUI [Running] - Oracle VM VirtualBox 
pS View Devices reel Is 


'root@yamta: /home/yamta# apt-get install samba | " 
Reading package Lists... Done 
(euilding dependency tree 
Reading state information... Done 
samba is already the newest version. 
© upgraded, © newly installed, © to remove and © not upgraded. 
root@yamta:/home/yamta# mkdir share 
Broot@yamta:/home/yamta# chmod 777 share/ -R 
'root@yamta:/home/yanta# If 


— 
A © caf we l) 9 E Right cr 





Gambar 16.3. Mengkonfigurasi paket samba 1 


CHMOD adalah kepanjangan dari Change Mode, sebuah perintah untuk 
memberi hak akses/permisions kepada pemilik, user biasa, dan non user. 


CHMOD inilah yang menjaga keamanan dari suatu data. 


Hak akses suatu data, disimbolkan dengan angka 0 — 4, dengan definisi dari 


masing-masing angka tersebut adalah sebagai berikut. 


Tabel 16.1. Arti kode angka pada CHMOD 


= Angka| Arfi/Definisi 
е = Tidak ada hak akses 


= Hak akses untuk masuk dan mengeksekusi suatu data atau 
direktori 


БЕРСЕ = Hak akses untuk menulis/mengubah suatu data atau direktori 
A - Hak akses untuk membaca suatu data atau direktori 





Jika semua angka dijumlahkan, maka hasilnya = 7 (masuk, mengubah, 


membaca). 


| 


>> 
Е 
ү 


Sistem Operasi 





Berikut ini merupakan salah satu contoh CHMOD 753, beserta definisinya. 

7 = 4+2+1 : root (pemilik file) mempunyai hak untuk mengeksekusi (1), menulis 
(2), dan membaca (4) suatu data atau direktori 

5 = 4+1 : user group mempunyai hak untuk membaca (4) dan mengeksekusi (1) 
suatu data atau direktori 

3 = 2+1 : user non group mempunyai hak untuk menulis (2) dan mengeksekusi 


suatu data atau direktori 


Tahap berikutnya adalah menambahkan user baru sekaligus passwordnya 
seperti gambar berikut ini. 
root@yamta:/home/yamta # useradd user1 


root@yamta:/home/yamta # smbpasswd -a user1 





ТІ Debian_Wheezy_7.2.0_GUI [Running] - Oracle VM VirtualBox 
Machine View Devices Help 


froot@yamta:/home/yamta# useradd userl 
jroot@yamta:/home/yamta# smbpasswd -a user] 
New SMB password: 

Retype new SMB password: 

Added user userl. 

root@yamta:/home/yamta# D 





| t 
(2 2% ар к ДЕ сан 
Gambar 16.4. Mengkonfigurasi paket samba 2 


Tahap berikutnya adalah mengedit file yang ada pada #лапо 


/etc/samba/smd.conf, seperti gambar berikut ini. 


GNU nano 2.27.6 - fetc/samba/smb.conf 





т 
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux. 


ж 
ЖҰНЫННН Authentication ####### 


# “security = user’ is always a good idea. This will require a Unix acce 
# in this server for every user accessing the server. See 

# fusr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3 -HOWTO/Serveri ype.html 

# in the samba-doc package for details. 

Ш security = user 


Gambar 16.5. Menghilangkah tanda # di depan security user 


| 


Sistem Operasi 





Langkah selanjutnya adalah mengedit pada share difinition seperti pada gamabr 


berikut ini. 


ғ 


Machine View Devices Help 


[share] 

path= /home/yamta/share/ 
browsable=yes 
writeable=yes 

Valid user-—userl 

admin users=root 


[homes] 





Gambar 16.6. Mengedit pada Share difinition dan Authentication 


Langkah selanjutnya adalah melakukan editing pada Authentification, seperti 


gambar berikut ini. 





{а Debian Wheezy 7.2.0 GUI (Running) - Oracle VM VirtualBox Ж = se sas E jaw 
Machine “Ме Devices Help М 
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin а Баскт Касе =a 

panic action = /usr/share/samba/panic-action td 






— 


анын Authentication #ffffff 


"security = user” is always a good idea. This will reguire 3 Unix ассс 
# in this server for every user accessing the server. See 
t f/usr/share/doc/samba-doc/htmlLdocs/Samba3 -HOWTO/Serverlype.html 
in the samba-doc package for details. 
security = share | 
| 


You may wish to use password encryption. See the section on 
‘encrypt passwords’ in the smb.conft(5) manpage before enabling. | 
encrypt passwords = true 


If you are using encrypted passwords, Samba will need to Know what 
password database type you are using. 





ae Get Help ae) Writelut Шы Read File ad Prev Page 
аў ea) Justify a) Where Is MU Next Page ge Uncut Tes 





Br га йа [2] Riah Ctrl 





Gambar 16.7. Mengedit pada Share difinition dan Authentication 


| 


Sistem Operasi 





Langkah terakhir adalah menguji dari sisi server menggunakan perintah 


testparm, seperti gambar berikut ini. 






(fi Debian_Wheezy_7.2.0_GUI [Running] - Oracle VM VirtualBox 


Machine View Devices Help 


Im root@yamta:/home/yamta# testparm 
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf 
rlimit max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384 
Processing section "(share)" 
section "(homes)" 
section “[printers] " 
section "[print$]" 
1: The security=share option is deprecated 
mLoaced services file OK. 
server role: ROLE STANDALONE 
Press enter to see a dump of your service definitions 
| T 





ІІ! 


= , 
B O а? вы Ш 09 e Right cr 


— - — — «а 





Gambar 16.8. Menguji samba server dengan testparm 1 


Testparm merupakan perintah yang digunakan untuk mengecek konfigurasi 
smbd secara internal dari server. Pada gambar di atas, jika ditekan enter, maka 


akan muncul gambar seperti berikut ini. 


[share] 
path = /home/yamta/share/ 
read only = No 
guest ok = Yes 

[homes | 


comment = Home Directories 
valid users = %5 

create mask = 0700 
directory mask = 0700 
browseable = No 


[printers] 
comment = ALL Printers 
path = /var/spool/samba 
create mask = 0700 
printable = Yes 
print ok = Yes 
browseable = No 


[print$] 
comment = Printer Drivers 
path = /var/lib/samba/printers 


Gambar 16.9. Menguji samba server dengan testparm 2 


Sistem Operasi 





Untuk menguji dari client, maka digunakan windows explorer dengan 
mengetikkan nama domain seperti berikut ini Nyamta.edu, sehingga akan terlihat 
dua buah folder yang disharing (Share dan Printers and Faxes). Hal ini akan 
berhasil, ketika saudara sudah mengkonfigurasi Web server dan DNS Server 


sebelumnya. 


16.4. Menghapus Paket Software Pada Debian 
Untuk menghapus software yang telah terinstall pada Debian GNU/Linux, maka 
perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. 


root@yamta:/home/yamta# apt-get remove nama_paket 


Misalnya, ingin menghapus software samba, maka perintah yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
root@yamta:/home/yamta# apt-get remove samba 


root@yamta: /home/yamta# apt-get remove samba 


Reading package Lists... Done 

Building dependency tree 

Reading state information... Done 

The following package was automatically installed and is по Longer required: 
tdb-tools I 


Use ‘apt-get autoremove'’ to remove it. 
The following packages will be REMOVED: 
samba 
© upgraded, @ newly installed, 1 to remove апа @ not upgraded. 
After this operation, #3.4 MB disk space will bs freed. 
Do you want to continue [Y/n]? 


(Reading database ... 129555 files and directories currently installed.) 
Removing samba 

( оқ |] Stopping Samba daemons: nmba smbd. 

Processing triggers for man-db 

rootfyamta: /home/yamta# H 


Gambar 16.10. Proses menghapus paket samba 


Dengan opsi remove, maka file file konfigurasi dari software tersebut masih 
tersimpan dalam sistem. Untuk membersihkan seluruh konfigurasinya dapat 
menggunakan opsi purge, dengan perintah sebagai berikut. 


root@yamta:/home/yamta# apt-get purge nama_paket 


Misal: penulis ingin meghapus software samba beserta seluruh konfigurasinya, 


maka perintah yang digunakan adalah sebagai berikut: 


| 


2. a 
ез a 


K Рр 


Sistem Operasi 





root@yamta:/home/yamta# apt-get purge samba 

c. Rangkuman 

Debian memiliki berbagai paket software yang tersedia di dalam repository baik 
berupa link internet maupun dalam bentuk CD/DVD. Dengan repositori kita dapat 
men-dapatkan aplikasi yang kita inginkan karena sudah tersedia banyak sekali 
aplikasi-aplikasi atau library pendukung yang siap kita gunakan. Untuk instalasi 
paket aplikasi pada debian-based (Ubuntu, Linux Mint, Xubuntu,dll) ada 


beberapa cara, antara lain menggunakan apt, dpkg, dan aptitude. 


APT menggunakan sebuah file yang berisi daftar 'sumber' dari paket yang dapat 
diperoleh. File ini disimpan dalam direktoi / etc / apt / sources.list. Untuk 
mengkon-figurasinya, maka diketikkan perintah # nano /etc/apt/sources.list. 
untuk menginstall paket, maka digunakan perintah #apt-get install 
nama paket, sedangkan untuk menghapusnya, maka digunakan perintah 


#apt-get install remove nama paket atau # apt-get purge nama paket. 


d. Tugas 

1. Mendiskusikan dengan teman sekelompok saudara berkaitan dengan instalasi 
paket aplikasi pada sistem Operasi Debian. 

2. Melakukan praktikum tentang Instalasi Paket Samba, Mengkonfigurasi serta 


melakukan Pengujian. Tahap selanjutnya adalah membuat laporan Praktikum. 


. Test Formatif 
. Apa yang dimaksud dengan Repository pada sistem Operasi Debian? 


. Dimana bisasanya repository disimpan? 


oO N > 0 


. Bagaimana cara mengkonfigurasi repository pada sistem operasi Debian, 
menggunakan mode Text? 
4. Bagaimana cara menguji Samba Server baik melalui Internal Server, maupun 


melalui Client? Jelaskan!. 


| 


Sistem Operasi 





Sistem Operasi 










g. Lembar Kerja 


Sistem Operasi 





Kegiatan Belajar 17 : Jenis-Jenis Kerusakan Pada Saat Instalasi 


a. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari Materi ini, peserta diharapkan dapat : 

e Memahami tentang jenis-jenis kerusakan pada saat Instalasi Sistem Operasi 
Linux 

e Mengantisipasi terjadinya kerusakan pada saat Instalasi Sistem Operasi 


e Melakukan perawatan pada Sistem Operasi 


b. Uraian Materi 

17.1. Kerusakan Pada Saat Instalasi 

Kerusakan pada saat instalasi biasanya disebabkan oleh tidak lengkapnya file 
yang ada pada CD/DVD atau media penimpanan lainnya. Hal ini akan 
mengakibatkan corrupt pada sistem operasi ketika proses instalasi telah selesai. 
Selain file, kerusakan dapat terjadi juga pada perangkat kerasnya. Misalnya 
ketika filenya berupa CD/DVD, kemudian DDROM Drive nya megalami 
kerusakan, kemungkinan optiknya tidak bekerja 100 Yo, maka juga dapat 


menyebabkan ketidaklengkapan file. 


17.2. Mengantisipasi Kerusakan Pada Saat Instalasi 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengantisipasi kerusakan pada saat 
instalasi sistem operasi adalah sebagai berikut : 

Pastikan bahwa file / DVD yang digunakan memiliki file yang lengkap tanpa 
adanya error. Untuk sistem operasi debia, maka saudara dapat mendownload 
pada alamat resminya di https://www.debian.org/, seperti pada gambar berikut 


ini. 


| 





а j 
г оет 1 Cai le тық 
ы. COE ғ ігі cri чаты Еа 
патат н СС аи Тис татый пат. Шаш! Ijen prie | Beran 
i к ы È 
Deri к” С arar ыы P 
Brio iriam [umbi mr |? aia anara, Pak 


ma Lat eee rea Lae: ra я 


E = 2 = - Б. ам 


п Не кчт makani еда тері ә мін 
n = — 


Gambar 17.1. Alamat resmi debian (https://www.debian.org) 


Pada alamat tersebut banyak fasilitas yang tersedia, misalnya informasi tentang 
Free Software, Partners, Donasi, Instalasi melalui jaringan Internet (Network 
Install), CD ISO Image, Release Info, Installation Manual, Deboan Books, Bug 


Reports, Download Debian versi terbaru dan lain sebagainya. 


17.3. Melakukan Perawatan Pada Sistem Operasi 

Melakukan perawatan pada sistem operasi merupakan hal yang penting, karena 

beberapa alasan tersebut dibawah ini : 

e Sistem operasi memegang peranan penting terhadap performa atau kinerja 
perangkat komputer. 

e Komputer digunakan untuk mengerjakan berbagai tugas dan beberapa 
membutuhkan waktu secepat mungkin. 

e Mencegah kerusakan Sistem Operasi, Program aplikasi, data, bahkan 


hardware yang nantinya dapat menimbulkan kerugian yan lebih besar. 


Beberapa penyebab kerusakan atau kinerja tidak optimal pada Sistem Operasi 

antara lain sebagai berikut : 

e Kerusakan hardware, misalnya : hardisk, RAM, Processor dan lain 
sebagainya. 


e Registry yang terlalu banyak terkontaminasi informasi dari berbagai sumber. 





„ё. a 
ез 41 


à | 6 


Sistem Operasi 





e Banyak software yang tidak disupport hardware yang memadai. 
e pemutusan proses yang belum selesai. 


e Sistem Operasi terkontaminasi berbagai jenis virus. 


Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah membackup sistem Operasi. 
Tujuan dari backup sistem operasi ini adalah untuk menyimpan sistem operasi 
yang sudah ada sebagai antisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi permasalahan 
pada sistem operasi, sehingga tidak perlu melalukan instalasi sistem operasi 


mulai dari 0 lagi. 


Beberapa keuntungan menggunakan sistem operasi Linux 

e Tidak ada Registry di Linux 
Pada sistem operasi Windows, maka semua Informasi disimpan pada 
Registry dan sangat rentan terhadap virus, sehingga dapat menyebabkan 
kerusakan sistem, misalnya sistem manjadi lambat, hang dan lain sebagainya. 
Pada sistem operasi Linux, maka penyimpanan konfigurasi sistem disimpan 
secara terpisah / sendiri-sendiri dan biasanya berupa file teks dengan ekstensi 
.conf. 

e Software disimpan dalam repository 
Pada sistem operasi Linux, maka digunakan konsep -software repository— 
artinya bahwa semua software dikumpulkan secara terpusat untuk dipelihara 
oleh pengem-bang program. Dengan demikian tidak perlu mendownload 
software-software dari sumber yang kurang jelas yang kemungkinan disusupi 
oleh program berbahaya, misalnya virus. 

e Administrator hanya Root 
Pada sistem operasi Linux hanya root yang menjadi administrator sehingga 
kekuasaan untuk mengubah konfigurasi sistem dapat dilakukan hanya pada 
saat genting saja. Pada sistem operasi Windows lebih rentan terhadap virus 


atau malware. 


| 


Sistem Operasi 





c. Rangkuman 

Kerusakan pada saat instalasi biasanya disebabkan oleh tidak lengkapnya file 
yang ada pada CD/DVD atau media penimpanan lainnya. Melakukan perawatan 
pada sistem operasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan pada sebuah 
sistem operasi, karena apabila tidak dilakukan perawatan, maka dimungkinkan 


akan timbul permasalahan dikemudian hari. 


d. Tugas 

1. Diskusikan dengan kelompok saudara berkaitan dengan jenis-jenis kerusakan 
pada saat instalasi sistem operasi Linux! 

2. Tulislah hasil diskusi kelompok tersebut dalam bentuk Laporan! 

3. Lakukan backup Sistem Operasi Linux saudara, kemudian buatlah Laporan 


Praktikumnya! 


e. Test Formatif 

1. Sebutkan jenis-jenis kerusakan yang sering terjadi pada saat menginstalasi 
sistem operasi Linux! 

2. Bagaimana cara merawat Sistem Operasi Linux agar tidak menimbulkan 


permasalahan dikemudian hari? 


| 


Sistem Operasi 





Sistem Operasi 








& A 
“-2 


g. Lembar Kerja 





| 


Ё. a 
ез ғ 


+ 5 


Kegiatan Belajar 18 : Pencarian Kesalahan Hasil Instalasi Sistem Operasi 


Sistem Operasi 





a. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari Materi ini, peserta diharapkan dapat : 
e Memahami cara mencari kesalahan hasil instalasi sistem operasi 


e Melakukan pencarian kesalahan hasil instalasi sistem operasi 


b. Uraian Materi 

18.1. Prosedur Pencarian Kesalahan Hasil Instalasi Sistem Operasi Linux 
Komputer yang telah dirakit dengan benar, kemudian diinstall sistem Operasi 
Linux, dan telah menjalani Power on Self-Test (POST) dinyatakan memiliki 
hardware dan instaslasi yang baik. Tetapi untuk mengetahui kemampuan dan 
kinerjanya perlu dilakukan tes. Jika terjadi permasalahan, maka akan didapatkan 
pesan/peringatan kesalahan yang berhubungan dengan kinerja Komputer, 
misalnya pada sistem operasi, saat proses menjalankan suatu program aplikasi, 


posedur mematikan komputer, dan lain sebagainya. 


Permasalahan yang terjadi pada saat komputer telah lolos dari POST akan 
lebih komplek karena melibatkan fungsi perangkat keras dan lunak yang lebih 
luas terutama perangkat lunak. Sehingga kemungkinan kesalahan akan semakin 
banyak. Karena secara umum komponen perangkat keras pada sistem Komputer 
tidak ada perubahan, tetapi perangkat lunak yang terpasang bermacam-macam 
dan dimungkinkan akan sering berganti. Perangkat lunak yang terpasang di 
Komputer dibagi menjadi 2 yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Sistem 
operasi merupakan suatu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola 
semua sumberdaya sistem komputer di antaranya perangkat keras, program 
aplikasi, dan user untuk menjadi suatu sistem yang dapat bekerja dengan baik. 
Program aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan oleh user untuk 
melaksanakan pekerjaan atau aplikasi tertentu seperti mengetik, menggambar, 
menghitung, mendengarkan musik dan lain-lain. Program aplikasi yang dimaksud 
disini adalah semua perangkat lunak selain sistem operasi, diantaranya program 


aplikasi seperti perkantoran, bahasa pemrograman dan lain sebagainya. 


| 


б AS 





- J 42 





Sistem Operasi 





Program aplikasi tidak dapat bekerja tanpa adanya sistem operasi, karena sistem 
operasi akan menghubungkan fungsi-fungsi hardware dengan program aplikasi, 
seperti fungsi keyboard, mouse, VGA adapter, monitor, port untuk pencetakan di 
printer dan lain-lain. Hubungan antara Perangkat Keras, Sistem Operasi, Shell, 


Process dan Program Aplikasi, secara global digambarkan sebagai berikut. 


User 








Gambar 18.1. 


Sedangkan yang lain adalah UNIX, Linux dan variannya dan lain-lain. Program 


Aplikasi di antaranya Microsoft office, bahasa pemrograman turbo pascal, delphi, 
anti virus dan utilities seperti Norton dan lain-lain. Pada sistem Operasi Linux 


Debian 7, Program Aplikasinya seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. 









Applications Places Thu Dec 12, 


J Accessories › 







all, Games > 
Ж Graphics > 


Ga) Internet 











ЕЛ Dictionary 
Hn Sound & Video > |b} Document Viewer 





aA Evolution Mail and Calendar 


126 






О) System Tools › 





T Universal Access 






Libre Office 










Libre Office Base 
Ea] LibreOffice Cale | 
LibreOffice Draw | 


SI LbreOffice Impress 


Libre Office Writer | 


Gambar 18.2. Beberapa Software Aplikasi pada Debian 7 


Uli, e [BIL 


| 


Sistem Operasi 





Kinerja Komputer dipengaruhi oleh spesifikasi dan instalasi perangkat keras, 
sistem operasi yang digunakan, program aplikasi yang dipasang, manajemen 


memori dan lain sebagainya. 


Gejala-gejala yang ditimbulkan akan membantu user untuk mengenal dan 


mengidentifikasi masalah yang muncul. 


18.1.1. Prosedur Test 

Test yang dilakukan bertahap yaitu aktifasi sistem operasi dan program aplikasi. 

Adapun urutan prosedur test yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

e Aktifasi Sistem Operasi, antara lain menghidupkan komputer, komputer 
melakukan booting sampai muncul jendela desktop Debian 7. Proses 


berikutnya adalah mencoba pada menu Places -> Home, seperti pada gambar 




















berikut ini. 
Home = 
File Edit View Go Bookmarks Help 
Devices & ноте а 5 
(D Debian 7... & h 
Home azzam Desktop Documents 
Documents —— a 
Downloads 
Music Downloads Pictures Public 
Pictures Б | тт 
fl Videos | — 
HH File System samba Templates Videos 
@ Trash | жь 
g| | ` g| 
Network = = = 
belajar -linux ping.sh 


Gambar 18.3. Mengecek dan Memanipulasi Folder pada Debian 7 
Pada gambar di atas, dapat juga dilakukan pengecekan terhadap folder lain, 


misalnya Home, Documents, Down;loads, Music, Picture. Video, File System 


dan lain sebagainya. 


Sistem Operasi 





e Berbagai program Aplikasi pada Debian 7 dapat dilakukan untuk menguji 
apakah program tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Beberapa 
Program aplikasi beserta variasinya yang terdapat pada Debian 7 antara lain 
Accessories, Games, Graphics, Internet, Office, Sound and Video, System 
Tools dan Universal Access. Pengecekan yang lain berkaitan dengan 


kecepatan mengakses program aplikasi dan data. 


Kedua test di atas akan memberikan response sebagai pesan/peringatan 
kesalahan, hal ini akan membantu user untuk mengenal dan 


mengidentifikasi masalah yang ada. 


18.1.2. Pesan atau Peringatan Kesalahan 
Pesan atau peringatan kesalahan dapat diketahui melalui tampilan secara visual 
dilayar monitor dan performance kinerja Komputer yang dapat dirasakan oleh 


user pada saat menggunakan Komputer. 


c. Rangkuman 

Mengidentifikasi permasalahan pada sistem operasi dapat dilakukan melalui 
mengamati dan memahami gejala-gejala yang ditimbulkan. Sistem operasi 
mengelola sumber daya komputer sekaligus menjembatani antara program 
aplikasi dengan perangkat keras. Perangkat keras, sistem operasi dan program 
aplikasi merupakan satu kesatuan dengan permasalahan yang saling bisa 
berhubungan. Gejala masalah yang ditunjukkan oleh pesan / peringatan 
kesalahan dapat merupakan gabungan komponen ketiganya ataupun 


permasalahan masing-masing komponen. 


d. Tugas 

1. Diskusikan dengan kelompok saudara berkaitan dengan Pencarian Hasil 
Kesalahan Instalasi Sistem Operasi Linux Debian 7! 

2. Lakukan Pengujian terhadap Sistem Operasi berkaitan dengan Proses 
Booting dan Penggunaan Software Aplikasi pada Sistem Operasi Debian 7. 
Software aplikasi yang dimaksud meliputi Accessories, Games, Graphics, 
Internet, Office, Sound and Video, System Tools dan Universal Access 


beserta masing-masing variasi yang ada di dalamnya. 


| 


Sistem Operasi 





e. Test Formatif 


1. Apa yang dimaksud dengan POST pada sistem operasi? 


2. Jelaskan langkah-langkah untuk mencari kesalahan / menguji hasil instalasi 
sistem Operasi. 


f. Lembar Jawaban Test Formatif 





е A, 
f = 
“-. 








Sistem Operasi 





| 








ft a 
6 
- f ag Sistem Operasi 
at 


DAFTAR PUSTAKA 


Azkari Azikin (2011), Debian GNU/Linux, Bandung: Informatika 


Bambang Hariyanto (1997), Buku Teks Ilmu Komputer Sistem Operasi Edisi 


Kedua, Bandung: Informatika. 


Silberschantz Abraham Silberschantz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne. (2005). 
“Operating System Concepts”. Seventh Edition. John Wiley & Son 


Siyamta, Modul Instalasi dan Administrasi Sistem Operasi dan Aplikasi, Diklat 
DIPA P4TK/VEDC Malang, 2013. 


Sri Kusumadewi (2000), Sistem Operasi, Yogyakarta: J&J Learning. 


Tanenbaum Andrew S, (2008),”Modern Operating system”, thirth edition, Prentice 
Hall. 


William Stalling (2003), Operating Systems: Internals and Design Principles Third 
Edition (Edisi Indonesia), Jakarta: PT Prenhallindo. 


Modul Mata Kuliah Sistem Operasi, PENS IIS Surabaya. 


CCNA Discovery 4.0 Networking for Home and Small Business Chapter 2 
Operating System 


http://www.mhprofessional.com/downloads/products/007 173869X/007173869x_c 
hap03.pdf 


http://www.debian.org/releases/stable/amd64/install.pdf.en 


https://www.debian.org/releases/stable/i386/ 


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Linux kernel ubiguity.svg 


| 


Diunduh dari BSE.Mahoni.com 





Sistem Operasi 


http://wiki.linux.or.id/Linux 


http://gudanglinux.com 


http://www.cs.uic.edu/-ibell/CourseNotes/OperatingSystems/3 Processes.html 





http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Linux: Skema Partisi di Lin 
UK 


http://community.linuxmint.com/tutorial 


http://neosmart.net/blog/2012/announcing-easybcd-2-2-windows-8-dual-booting- 
and-more/ 


http://ubuntu-online.blogspot.com/2010/02/penjelasan-apt-get-lengkap.html 


http://nanangramadhani.wordpress.com/2012/05/04/mengenal-apt-di-debian/ 


